MADJALLAH MINGGOEAN:


Perantaraan Kita


Berdasan


olitiek


Kerakjatan


Bergambar


Ekonomie


dan


Nummer lepas f 0.125


No


1


Sociaal


Augustus 1928


NED. A. ADM.
Kata Pendahoeloean


Soedah tentoe dan kita jakin
sendiri, bahwa banjak diantara
toean2 dan engkoe2 teroetama
dan toean2 adverteerders golo
ngan oemoem jang menaroeh
sympathie terhadap „Perki" ini
banjak heran, kenapa „Perki" ti
dak mendjelang para pembatja
nja jang moelia itoe dalam be¬
berapa hari ini.
Sebagaimana telah dinjatakan
djoega dalam "ma'loemai" jang
disiarkan dalam harian „Per¬
ki" jang pengabisan, oleh kare
na sesoeatoe hal, terlebih lagi
berhoeboeng dengan kewadjiban
jang wadjib kami pikoel dan se¬
lenggarakan, maka terpaksa ka¬
mi menoekar haloean dan kemoe¬
di kami, nistjaja me-herorgani
liseer harian itoe kedalam toeboeh
jang diboektikan dengan terbit
nja Minggoeran Perki inia
Tentoe poela banjak menim
boelkan pikiran serta doegaan
bahwa „Perki" telah terkoeboer,
ikan tetapi sesoenggoehnja Per¬
 tidak mati, melainkan Perki
tetap hidoep, hanja bertoekar
toeboeh sadja.
Ini boekan berarti kemoen¬
doeran, boekan berar ti kele
mahan soemangat maoepoen oe¬
saha terhadap oemoem, melain
kan segala sifat itoe tetap ber¬
kobar kobar seperti terboekti de¬
ngan Minggoean Perki ini.
Bahkan lebih bersoemangat,
lebih beroesaha kami oentoek
memenoehi kewadjiban itoe, me¬


rian itoe kedalam toeboeh Ming
goean Perki, lebih tjoekoep dan
sempoena sebagi dapat diboekti
kan dari nommer pertama ini.
Begitoelah pada toean2, eng
koe2 dan entjik2 para pembatja
Perki jang setia, begitoepoen
toean2 adverteerders jg moelia,
kami akan kirimkan nommer per¬
tama ini, djoega pada toean2
dan engkoe2 jg kami kenal ad
resnja,
Hajapan kami soepaja, menda¬
pat samboetan girang djoega se¬
nambahn tama pembatjaan bang
perti jg soedah2 dan tetap akan
setia seperti sediakala ini,
sa kita dengan sadjian jang le¬
bih sempoena dan tjoekoep.
Sada toean2 dan engkoe2 jg
Kami tidak akan berbitjara ba¬
lain, jang akan berlangganan de
njak, hanja keadaan ini sadjalah
ngan Minggoean Perki ini, harap
jang akan memboektikan kepada
dimintak dengan, hormat soepaja
oemoem.
mengisi formulier seperti diba
Perki moentjoel dengan toe
wah ini dan mengirimkan pada
boeh baroe, soemangat baroe de
adres kami poela adanja,
ngan tanggoeng djawab dari pe¬
ngemoedi jang penoeh poela.
Bagi langganan baroe, kami¬
Perki dilahirkan oleh rakjat
hanja mengirimkan satoe kali
dan hanja goena rakjatnja.
proefnommernja dan barang sia¬
Samboetlah dengan girang ha¬
pa diaataranja hendak berlangga
ti kelahiran Minggoean Perki ini,
nan tetap akan mengirim kabar
dan kami merasa poeas dengan
bersamaan dengan oewang nat
oesaha oentoek memperlengkap
kahnja,
batjaan oemoem dengan Perki.
Begitoelah barang siapa jang
Sokonglah bersama sama.
tidak mengembalikan nommer
itoe pada adres administratie ka¬
Motto: DARI RAKJAT-GOENA
mi akan pandang seperti langga
RAKJAT.
nan tetap
Terima kasih.
Wassalam,
Harga langganan seboelan f 0.50
Directie — Hoofdredactie. 
Batoe kwartaal
1.25
Loear Indonesia.
1,50
PEMBERI TAHOEAN
Pembajaran terlebih
Terlebig dahoeloe kami disini
dahoeloe sekoerang2nja ber¬
mengambil kesempatae oentoek
langganan boeat satoe
menjatakan maaf kami, teroeta,
kwartaal diloear kota
sekali pada para pembatjanja
Padang
Perki jang terhormat, jang senen
tiasa beloem dapat tahoe, ten
Hormat kami
tang pertoekaran boeloe dari Per¬
ki ini kedalam Minggoean.
Oleh karena sesoeatoe keada
ADMINISTRATIE
an jang kami tidak bisa terang
kan, maka kami merasa terpaksa
oentoek mensekar toeboeh ha¬


STROOK PROPAGANDA
Jang bertanda tangan dibawah ini saja.
Adres
 Bata.
tahoen.
Moelai dari ddo 1 hari boelan .......
minta didjadikan langganan „Minggoean PERANTARAAN KITA
Wang pembajaran oentoek
boelan, telah kita kirim
perpost
ada ddo
perlooper
tanda tangan
Candidaat abonne
Aan
Administratie
vih Weekblad.
„Perantaraan Kita"
Djawa Dalamstraat
No 22 — Padang


Tel. No. 393
 SOERANGAN DE
Typ. DRUK. „PERANTARAAN“


SABTOE
20 AUGUSTUS 1938
Harga seboelan
f 0,50
sekwartaal
f 1,25
Loear Ind. „
f 1,50
Bajaran diminta lebih dahoeloe


Penerbit & Directie
Drukk: „Perantaraan"
Djawa Dalam Straat No. 22
Tel. No. 393 Padang


Hoofdredacteur: A. MADJID OESMAN.
Redacteur: ISA (SJAHMENAN)


No. 85
Tahoen kel
Terbit tiap hari Sabtoe
Tarief advertentie dapat berdamai
Berlangganan sekoerang2nja 3 bi.
Adres:
Redactie dan Administratie:
Djawa Dalamstraat No. 22 Padang


Tentang Hoofdambtenaar
Boemipoetera dil
Dari djawaban Wakil Peme¬
rentah toean Mr. H. C. Hartevelt
dalam Vloksraad kami koetip
sebagai berikoet.
Toean Soetardjo — demikian
djoega toean Mogot-mengeritik
tjara mendewasakanjontvoeding
Bestuur Boemipoetera
Mendengar oeraian itoe kita
akan mendapat anggapan, seo¬
lah olah tentang hal ini kekoe¬
asaan jang telah diberikan dia
koerangkan kembali, soeara ini
boekan soeara baroe, pada pem¬
bitjaraan begrooting bahagian ke¬
empat nanti soal itoe dapat di
pertjakapan lebih landjoet, tera¬
pi disinipoen hendak diterang
kan oleh Pemerintah bahwa oe¬
saha pendewasaan itoe diteroes
kan dg beratoer, berhoeboeng
dengan ini penting djoega oesa
ha melandjoetkan peroebahan
Pemerentahan di Tanah Sebe¬
rang, jang akan memberi tempat
jang lapang bagi tenaga tenaga
anak negeri dalam soesoenan
negeri
Sesoedah itoe toean Soetardjo
berkata, bahwa di Hindia ini,
sedjak tiga ratoes tahoen, baroe
sekarang diangkat seorang hoofd
amtenaar bangsa Boemipoetera
pada salah saroe departement
dan kemoedian katanja poela,
kalau sesoenggoehnja dengan in¬
saf dilakoekan politik kewadji
ban loehoer, maka hendaklah
pada waktoe menerima pegawai
pegawai pada departement dite
tapkan sebagai azas menerima
pegawai pegawai boemipoetera
Toean Voorzitter, alasan tiga ra¬
toes tahoen itoe berlawanan be¬
nar dengan sedjarah itoe soe¬
dah ditoendjoekkan oleh toean
Van Helsdingen, selain dari pa¬
da itoe dapatlah kita bertanja
kepada toean Soetardjo dengan
bersoenggoeh soenggoeh, me¬
ngapa tentang ini hanja dise
boetnja tentang kantor kantor de
partement dan mengapakah ia
tidak teringat poela akan djaba
tan Bestuur Boemipoetera, jang
tidak dapat dipisahkan dari Boe¬
pati, jaitoe hoofdambtenaar hoofd
ambtenaar jang boekan sedikit
djoemlahnja dan jang lebih ting
gi pangkatnja dan lebih besar
tanggoengannja dari kebanjakan
hoofdambtenaar departement.
Dan tidakah ia teringat kepada
zelfbestuur dan locale raad? Dan
djika toean Soetardjo sebeloem
mengoetjapkan kalimat itoe te¬


DEWAN RAKJAT


di melihat sekelilingnja disini
dalam roeang ini berpikir poe¬
la sebentar, toean Voorzitter, ma¬
ka menoeroet pikiran Pemerin
tah agaknja oetjapan toean Soe¬
tardjo, itoe tiada akan dikeloear
kan. Dan lagi poela tidak be¬
nar beralasan membelakangkan
djabatan setempat setempat da¬
ri djabatan pada kantor depar
tement.
Dalam hal menimbang kebi
djaksanaan Pemerintah terhadap
keinginan pihak Boemipoetera
soepaja lebih banjak dapat ser¬
ta mengatoer dalam soesoenan
Pemerintah negeri, jang penting
boekanlah soal berapa djoem
lahnja hoofdambtenaar Boemi
poetera pada departement depar
tement di Betawi, tetapi ialah
hingga kemana orang memadjoe
kan pekerdjaan sendiri, membe¬
ri tanggoengan dengan djalan
memindahkan kewadjiban, me¬
njertakan badan badan jang tim¬
boel dari anak negeri oentoek
menjelesaikan soal soal pemerin
tahan. Dan djika toean Soetar
djo berkata. „Apa jang haroes
dilakoekan oleh bangsa kita ia
lah mendidik tenaga tenaga sen¬
diri maka sesoenggoehnja Peme¬
rintah setoedjoe akan katanja
itoe dan berharaplah pemerin
tah, soepaja toean Soetardjo
dan perkoempoelan jang dipim
pinnja itoe akan membantoe
mendidik tenaga tenaga sendiri
itoe, agar dapat dipakai oentoek
memperkoeatkan keadaan ekono
mi, akan menjelesaikan soal so¬
al pemindahan, kesehatan, on
derwijs jang sekarang haroes
diselenggarakan oleh regentscap
regenschap jang berdiri sendiri,
pendeknja, boeat berbagai ba¬
gai pekerdjaan, jang sangat per¬
loe akan tenaga sendiri itoe.
TENTANG PENJIARAN KABAR
Pendapatan Pemerintah.
Waktoe memperkatakan angga
ran belandja afdeeling I. ialah
poerkara Pemerintah dan badan
badan tinggi, giliran pertama,
maka toean MrH CHarte
velt. Wakil pemerintah oeroes
an oemoem, ada djoega mem¬
perkatakan soal jang terseboet
dibawah ini.
Toean toean Thamrin, ver¬
boom dan van Baalen ada mem¬
beri tegoeran tentang tjara pers¬
bureau Aneta bekerdja, tentang
soesoenannja, tentang tjaranja
menjiarkan kabar dari hal-hal
jang kedjadian dalam pergaoel


an hidoep orang Europah dan
orang boemipoetera dan tentang
koerang tjoekoepnja keterangan
jang perloe soepaja di Negeri
Belanda dan di Hindia orang sa¬
ma sama tahoe apa apa jang
terdjadi dibagian keradjaan itoe
masing masing.
Dengan teroes terang kata
toean Verboom oetjapan itoe
sama sekali tidak berhoeboeng
dengan Aneta dan jang dimak
soednja ialah jang oemoemnja
sadja. Waktoe itoe dikemoeka
kan oleh pembitjara bahwa per¬
loe diadakan satoe badan Peme¬
rintah, semata mata oentoek me¬
ngoeroes perkara jang mengenai
penjiaran kabar. Toean van Baa
len djoega ada berbitjara tidak
berhoeboengan dengan Aneta,
jaitoe tentang pikiran pikiran
soerat kabar harian di Negeri
Belanda dan tentang perloenja
perhoeboengan dengan djalan
radio lebih banjak diadakan. Apa
apa jg dikemoekakan oleh kedoea
pembitjara itoe akan saja djawab
kemoedian.
Berhoeboeng dengan tindakan
Pemerentah baroe baroe ini,
memberi bantoean kepada Ane
ta oentoek keperloean soerat-
soerat kabar Melajoe, maka toe¬
an Thamrin ada bertanja, soe¬
rat kabar boemipoetera mana
jang soedah mengambil abone
ment moerah itoe, serta memba¬
jarnja sekali. Anggota jang ter¬
hormat itoe menjerahkan soea¬
toe daftar jang memoeat nama
24 soerat kabar boemipoetera.
Menoeroet keterangan jang dibe¬
rikan kepadanja tjoema tiga sa¬
dja jang mengambil abonement
dienst moerah itoe
Setelah mendapat keterangan
maka menoeroet pendapatan Pe¬
merentah keterangan jang dibe¬
rikan oleh toean Thamrin itoe
tidak dapat dikatakan benar, 24
soerat kabar itoe beberapa boe¬
ah soedah tidak ada lagi-tjoe
ma 7 sadja jang tidak mengam
bil abonnement Aneta, diantara
17 soerat kabar jang berlangga
nan itoe, memang 3 boeah jang
berlangganan dienst moerah, te
tapi lain dari pada itoe ada 3
boeah lagi, jang tidak diseboet
oleh toean Thamrin, jang soe¬
dah mengambil abonnement itoe
djoega djadi semoeanja ada 6
boeah soerat kabar jang me¬
ngambil abonnement dients moe¬
rah itoe. Lain dari pada itoe ada
14 boeah soerat kabar jang me¬
mang tidak mengambil abonne
ment moerah itoe, melainkan me¬


ngambil langganan lain, jang
lebih moerah dari pada
langganan jang diambil oleh soe¬
rat kabar Eropah. Oleh karena
bantoean Pemerintah itoe poela,
maka Aneta sanggoep mengada
kan tarip abonnement itoe jang
dengan sengadja diboeat lebih
moerah.
Waktoenja baroe beberapa boe¬
lan sadja, beloem tjoekoep lama
nja oentoek mempertimbangkan
dengan pasti tentang berhasi
atau tidaknja sesoeatoe tindakan,
tetapi lain dari pada itoe. Peme¬
rintah dapat memberi keterangan,
maksoednja soenggoeh terkaboel
dengan djalan terseboet, jaitoe
soepaja sebanjak banjaknja soe¬
rat kabar Melajoe diberi kabar.
Waktoe Aneta mengatoer peker¬
djaan soepaja kabar oentoek ke¬
perloean itoe bertambah banjak,
kata Aneta ia soeka mempertim
bangkan kehendak jang disam
paikan dari pihak Boemipoetera,
demikian djoega tentang isi ka¬
bar kabar itoe. Boleh djoega
dikabarkan dalam beberapa boe¬
lan jang achir achir ini djoemlah
correspondent Aneta bahasa Boe¬
mipoetera bertambah, semata ma¬
ta oentoek maksoed terseboet.
Berhoeboeng dengan permin¬
taan toean Thamrin, soepaja per¬
kara advertentie soerat kabar
Boemipoetera lekas lekas disele
saikan, maka Pemerintah dapat
memberi keterangan, tidak lama
benar lagi. Pemerintah akan moe¬
lai mengoeroes perkara itoe se¬
perti jang dikehendaki oleh ang
gota jang terhormat itoe,
Tentang pidato toean Thamrin
oentoek membela persburean
Boemipoetera. Antara, soepaja
diberi pertolongan. Pemerintah
tidak dapat lagi memberi kete
rangan lain dari pada jang soe¬
dah diterangkan Pemerintah da
lam Soerat Djawabannja tentang
perkara itoe, Oentoek waktoe se¬
karang, jang perloe ialah soepa
ja dapat menjiarkan kabar dengan
sehemat hematnja, dan menilik
keadaan jang sekarang jang se¬
baik baiknja oentoek mentjapai
maksoed itoe ialah dengan per¬
tolongan persbureau, jang meni
lik soesoenannja soedah mempoe¬
njai alat oentoek maksoed itoe,
Lain dari pada itoe oleh pem¬
bitjara jang terhormat itoe dita
nja, adakah sesoeatoe badan,
jang membajar dienst kawatnja
menoeroet tarip jang dibajar oleh
Aneta, Pertanjaan itoe dapat di
djawab dengan „tidak", dan me¬
mang soedah semestinja, karena


dinegeri ini tidak ada badan lain,
jang memakai pedjabatan tele¬
graaf sebanjak itoe tiap tiap
hari,
Apa apa jang tidak menje¬
nangkan tentang tjara Aneta me¬
njiarkan kabar, jang dikemoeka
kan baik dalam soerat kabar ma¬
oepoen dalam Volksraad, ada
diperhatikan oleh Aneta, Tidak
ada sebabnja bagi Pemerintah
oentoek mempertjakapkan kebe¬
ratan keberatan itoe pandjang le¬
bar, Tetapi Pemerintah soeka
mengatakan orang partij politik
kerap kali merasa diperlakoekan
dengan tidak sepatoetnja, karena
verslag kongres partij politik itoe
pendek sadja Pada anggapan Pe¬
merintah sekali kali tidak ada
alasan oentoek chawatir Aneta
dengan berat sebelah memper¬
singkatkan kabar kabar kawat
nja Begitoe djoega tentang penji
ran kabar tentang kedjadian di
dalam kalangan pergaoelan hi¬
doep orang Boemipoetera Apa
jang tidak menjenangkan hati
tentang perkara itoe jang dioe
tjapkan oleh toean Thamrin ter¬
njata tidak ada alasannja
Pada achirnja pembitjara jang
terhormat itoe ada menjinggoeng
soeatoe perkara jang banjak me¬
ngenai dasar Aneta ialah waktoe
dikritiknja tjara menghidoepkan
Aneta karena beberapa peroesa
haan besar besar toeroet serta
dalam peroesahaan Aneta
Bagi Pemerintah sekali kali ti¬
dak ada alasan jang menerbitkan
persangkaan bahwa tjara Aneta
melakoekan kewadjibannja ter¬
pengaroeh oleh tjara memberi
modal oentoek keperloean pers¬
bureau itoe Maksoed peroesahaan
jang memegang aandeel Aneta
itoe tjoema oentoek mendjaga
soepaja peroesahaan jang sepen¬
ting itoe oentoek oemoem terap
sadja dipegang oleh orang Be¬
landa oentoek kepentingan kebang
saan
Seperti soedah diterangkan ta¬
di toean toean Verboom dan
Van Baalen ada membitjarakan
perkara penjiaran kabar dari Ne¬
geri Belanda ke Hindia dan se¬
baliknja berhoeboeng dengan
soal2 jang besar jang lain
Dengan soenggoeh soenggoeh
Pemerintah menjangkal oetjapan
pembitjara jang pertama Peme¬
rintah tidak sekali kali meng¬
abaikan penjiaran kabar itoe se¬
olah olah tidak penting Peme¬
rintah insaf benar perkara itoe
terhitoeng perkara jang sepen¬
ting pentingnja jang selaloe mes


ti diperhatikan Karena itoe Pe¬
merintah rela memikirkan perka¬
ra itoe lebih djaoeh baik dengan
Aneta maoepoen dengan Nirom
soepaja dapat mempertimbangkan
djalan djalan jang perloe oentoek
memperbaiki tjara bekerdja jang
berlakoe sekarang
Tentang tegoeran anggota jang
terhormat itoe mengatakan tidak
ada soeatoe badan semata mata
oentoek mengerdjakan oeroesan
jang mengenai penjiaran kabar
maka Pemerintah dapat memberi¬
keterangan sampai sakarang Peme¬
tah tidak merasa perloe akan
itoe Semoea departement dan
pedjabatan jang tersangkoet djoe¬
ga perkara penjiaran kabar itoe
ada berhoeboengan dengan baik
sehingga dapat bekerdja bersa¬
ma sama sepatoetnja, Tetapi dji
ka dikemoedian hari badan jang
dimaksoedkan oleh toean Ver¬
boom itoe soenggoeh2 ternjata
perloe maka Pemerintah dengan
sendirinja akan memikirkan per¬
kara itoe
ECONOMISCHE ZAKEN DA
LAM VOLKSRAAD.
Dari djawab Wakil Pemerintah
Afdeeling VI idepartement Eco¬
nomische Zaken giliran pertama
di Volksraad, kami petik jang
terseboet dibawah mi.
Hanjalah toean Soeangkoe
pon jang memberi pemandangan
oemoem sebeloem membitjarakan
anggaran afdeeling ini. Dengan
terang dan njata dikatakannja,
betapa pikirannja tentang peker¬
djaan departement Economische
Zaken boeat kema'moeran bang
sa Boemipoetera. Moela moela
dinjatakannja, bahwa ia tidak
masoek anggota, jang berpenda
patan bahwa departement Econo¬
mische Zaken dalam beberapa
hal diperloeaskan, tidak sekali
kali selaras dengan keadaan per¬
bendaharaan negeri zaman jang
soekar ini. Kalau Pemerintah me¬
njangka, bahwa oetjapan itoe
mengandoeng penghargaan terha¬
dap pekerdjaannja dilapangan
ekonomi, maka sangkaan itoe
salah benar.
Sebabnja segera anggota jang
terhormat itoe menerangkan, bah
wa sagala oesaha departement
oentoek menolong bangsa Boemi
poetera, hingga sekarang ini me¬
noeroet pendapatannja sia sia¬
belaka. Anak negeri tidak nam
pak sedikit djoeapoen pekerdja
an jang soedah dilakoekan itoe,
selainnja dari pada, bahwa ia


„Koeboeng Instituut.
SOLOK
Menerima moerid oentoek tahoen adjaran 1938/
1938 pada bahagian peladjarannja bersamaan dengan:
PROEEI dan SOHAKELSCHOOL
Het Bestuur


De vlugge zevers
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan
Tjepat Selamat
Moerah
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan


APDOPELAP
De Eig enaar
Sabirin dan Bahaoeddin.


bertambah soekar memperloeas
pekerdjaannja dilapangan ekono
mi oleh atoeran atoeran ristrictie
dan contingenteering. Menoeroet
penglihatannja, anak negeri ha¬
nja dipaka sebagai alat, soepa
ja lebih banjak dapat memenoe¬
hi kepentingan ekonomi golongan
jang boekan masoek bangsa Boe¬
mipoetera. Oentoek meleboetkan
nja oetjapannja itoe dikatakannja
bahwa atoeran atoeran jang di
adakan Pemerintah itoe, maksoed
nja baik.
Oetjapan oetjapan jang pasti
ini, jang senantiasa mementing
kan kepentingan anak ne
geri dalam tahoen tahoen jang
soekar dimasa jang laloe, tidak
berharga, malahan meroesakkan
terpaksa dilaloei oleh Pemerin
tah dengan menoendjoekkan apa
jang dikatakannja tentang politik
ekonomi ketika pemandangan oe¬
moem. Sebabnja pikiran jang nja¬
ta itoe telah ada dari semoela
pada toean Soangkoepon, dan
oleh itoe tidaklah ada paedah
nja menerangkan sekali lagi pan
djang lebar, bahwa politik eko
nomi jang didjalankan itoe bagi
ra'jat jang banjak mempoenjai
arti jang njata.
Bagi orang jg tidak berat se¬
belah memandang keadaan, akan
teranglah, bahwa dalam kritiknja
jg meroesak itoe anggota terse¬
boet, tidak mewakili kaoem tani
jang banjak, jang peroesahaan
dan kedoedoekannja madjoe oleh
atoeran atoeran tentang beras,
djagoeng dan kedele, tidak poe¬
la kaoem penanam teh dan karet
jang beratoes riboe djoemlahnja
jang nampak se diri bahwa pen¬
dapatan mereka bertambah ika¬
oem penanam karet dapat mena¬
ikkan bahagian export karetnja
oleh ristrictie dari 41 pCt hing
ga 48 pCtl, tidak poela kaoem
penenoen ja beriboe riboe dan
kaoem jang mempoenjai peroesa
haan tenoen jang beratoes ratoes
jang mendapat lapangan peker¬
djaan jang baroe atau dapat men¬
dirikan peroesahaan oleh sebab
mereka diberi perlindoengan
oleh perwatasan import saroeng
jang bewarija warna dan oleh
oesaha pengatoeran peroesahaan
tidak poela kaoem toekang jang
beriboe riboe djoemlahnja, jang
dari soeatoe golongan jg lemah
dan akan lenjap roepanja,
penerangan Pemerintah dan oleh
oleh oesaha pengatoeran peroe¬
sahaan tidak poela kaoem toe¬
kang jang beriboe riboe djoem
lahnja, jang dari soeatoe golo


ngan jang lemah oesaha Pemerin¬
tah mengatoer mereka, sekarang
ini sedang toemboeh mendjadi
soeatoe golongan toekang toe¬
kang jang koeat dan bebas.
Saja masih dapat teroes lagi,
tetapi seperti soedah dikatakan
pekerdjaan itoe akan sia sia sa¬
dja. Kita dapat bertoekar piki
ran tentang banjak atau sedikit
nja penghargaan, tentang mele¬
bih lebihkan atau mengoerangkan
kepentingan sesoeatoe, tetapi ka¬
lau dari semoela sekaliannja itoe
ditolak sebagai tidak berharga¬
dan hal itoe haroes disesali da
lam roeang ini, toean Voorzitter
tidaklah kita dapat bertoekar pi¬
kiran, jang akan mendatangkan
paedah.
Dalam perkara itoe Pemerin
tah moela2 bertemoe dengan ang
gota jang terhormat, toean Van
Baalen, jaitoe jang memperbin
tjangkan „Commissie oentoek ka¬
oem pertengahan Boemipoetera
dahoeloe, dalam sebahgian pida
tonja. Menoeroet pembitjara
commissie itoe mati boeroek sa¬
dja dengan tidak mendatangkan
hasil dan berhoeboeng dengan
itoe dimintanja soepaja perkara
itoe diperhatikan lagi dengan
soenggoeh dan kalau dapat di
ganti commissie itoe dengan ba¬
dan jang tetap.
Menoeroet djandji saja tempoh
hari peri hal itoe soedah saja
pertimbangkan, tetapi hasilnja,
commissie itoe tidak ada alasan
nja didirikan kembali baik seba¬
gai badan jang tetap, maoe
poen sebagai badan jang tidak
tetap. Commissie itoe dahoeloe
didirikan oentoek menjelidiki, tja¬
ra bagaimanakah Pemerintah da¬
pat memadjoekan kaoem perte¬
ngahan Boemipoetera. Tentang
itoe commissie itoe telah menge¬
loearkan seboeah rapport jg ba¬
ik dibatja, jaitoe jang berisi pe¬
ri hal kaoem pertengahan dalam
pengertian oemoem jang berisi
peri hal kaoem pertengahan da
lam pengertian oemoem dan dja¬
dan akan memadjoekannja. Salah
seboeah dari peladjaran jg pen
ting dalam rapport itoe ialah
bahwa ma'na „kaoem pertenga
han" lebih2 di Hindia ini banjak
sekali mengandoeng golongan ra'
jat dan golongan peroesahaan ma¬
sing2 dengan mempoenjai sifat
jang berlain lain, dan bahwa ke¬
pentingan itoe dapat dimadjoe
kan atau dipengaroehi dengan
atoeran jang sangat berbeda be¬
da.
Kemoedian didirikanlah Depa


EDITORIAL
PERGERAKAN INDONESIA
(Nasionalisme dan Agama dalam perdjoeangan Politiek)


tement Economische Zaken jang
sekarang ini, oleh karena hal
jang penting2, maka sesoedah
banjaklah didjalankan bermatjam
matjam atoeran dan dalam hal
itoe kepentingan kaoem perte
ngahan itoe selaloe ada didjaga
dan mesti diperhatikan soeng
goen.
Dalam masa siboek itoe, ma¬
ka commissie jang demikian boe¬
ka lah badan jang baik akan
memboeat atoeran jang perloe2,
apalagi karena pekerdjaan jang
disoeroehkan kepadanja itoe mem¬
poenjai sifat jang oemoem, dja¬
di tidak begitoe terang dalam
masa jang koerang siboek, com¬
missie itoe boleh djadi akan ada
goenanja oentoek mempersatoe
kan sekalian atoeran itoe, tetapi
sekarang ia tidak dapat tidak
akan melambatkan kerdja atau
akan tertinggal dibelakang. Seka
rang lebih perloe dan lebih baik
dibitjarakan soal2 jang mengenai
sesoeatoe tjabang atau golongan
peroesahaan atau jang berhoe¬
boeng dengan sesoeatoe atoeran
jang tentoe, anggota jang terhor¬
mat itoe tahoe, bahwa pembitja
raan jang demikian itoe selaloe
diadakan, Oentoek mempertim
bangkan soal2 jang oemoem,
maka peri hal itoe sebaik baik
nja dilakoekan oleh afdeeling
Oeroesan Economi jang Oemoem.
Dalam satoe hal Pemerintah mem¬
benarkan perkataan anggota jang
terhormat itoe perkara menghen¬
tikan Commissie itoe sesoeng
goehnja dapat dilakoekan dengan
lebih baik dan Pemerintah de
ngan senang hati maoe mentjoba
menjelesaikan oeroesan itoe de
ngan baik.
Oleh karena saja soedah mem¬
bitjarakan perkara middenstand
djoega, maka hendak saja serta
kan sekali dengan ini djawaban
pertanjaaan anggota jang terhor¬
mat toean Van Helsdingen, ten
tang perkara pindjaman ke¬
pada middenstand.
Pindjaman kepada middenstand
jang diberikan oleh Algemeene
Volkschiedietbank, ialah pin
djaman kepada saudagar sauda
gar dan mereka jang mempoe¬
njai sesoeatoe peroesahaan, ja¬
itoe pindjaman tjang lebih dari
f 100,— dan boekan pindjaman
jang berhoeboeng dengan perka¬
ra tanah atau mendirikan roe¬
mah dan lama pembajarannja le¬
bih dari 2 tahoen. Djadi penger
tian tentang middenstand — soe¬
atoe perkara jang sebenarnja ber¬
bagai bagai sekali oekoerannja
seperti oentoek menentoekan arti
kema'moeran, — disini adalah
ditentoekan batasnja middenstand
tani tidak masoek dalam penger¬
tian ini
Berhoeboeng dengan keterang
an jang diperoleh toean Van
Helsdingen, bahwa kaoem mid¬
denstand sangat berhadjatkan pin¬
djaman oentoek meloeaskan pe¬
roesahaan dsb., djaoeh lebih ba¬
njak dari pada jang soedah di
pindjamkan oentoek keperloean
itoe, perloe dikemoekakan jang
berikoet ini, bahwa disini
pindjaman jang masoek peroesa
haan biasa oleh Algemeene Volks¬


Bila kita mengenang akan per¬
djala an pergerakan rakjat Indo¬
nesia, jang telah soedah2 jg se¬
nentiasa satoe sama andik
terikat olen soeatoe ikatan keda¬
lam satoe toeboeh dalam arti ka¬
ta Indonesia Satoe, istimewa ber¬
dasar atas „Provincialisme" ma
ka pada achir2 ini, „Provincia
lisme" terseboet djadi hilang li
njap dari pelata boemi ini, ter¬
koeboer oleh beberapa keadaan
teroetama sekali oleh perasaan
jang satoe, dengan mempoenjai
kepentingan jang sama dan sa¬
toe poela, menghidoepkan kein¬
sjafan dan soemangat persatoean
seakan akan soeatoe federatie
dari segala partij2 itoe, hingga
hidoeplah berkobar kobar soe¬
mangat „Nasionalisme Indone¬
sia".
Pada waktoe kini, dimana ber¬
kobar kobarnja soemangat per¬
gerakan serta soemangat persa¬
toean jang terikat dalam arti ka¬
tanja „Bangsa jang Satoe" jang
telah dipacificatie oleh arti jang
tersimpoel dalam perkataan „IN
DONESIA".
Waktoe dewasa ini sesoeng
goehnja tidak dapat dipoengkiri
lama lagi bahwa keadaan dewa
sa itoe, menoentoet akan ke-in
sjafan dan kesedaran oemoemnja
rakjat Indonesia soepaja dapat
dimenoeng renoengkan dengan
otak jang waras dan tenang, soe¬
paja dapat merasakan betapa da¬
lam artinja perkataan Indonesia
terseboet bagi bangsa Indonesia
itoe.
Seloeroeh pergerakan rakjat
kelihatan menjembojankan „Indo
nesia" persatoean, mendekatkan
diri satoe sama lain, bergandi
ngan dan merapatkan bahoe ber¬
djalan bersama sama, mempersa
toekan diri kedalam toeboeh In¬
donesia.
Bila kita menjeboetkan Indo
credietbank, jang pada pengha¬
bisan tahoen 1937 berdjoemlah
2.8 djoeta roepiah, ada djoega
lagi f 1,900,000 jang dipindjam
kan dengan perhitoengan reke¬
ning courant, dan dari jang terse¬
boe kemoekian ini sebahgian be¬
sara masoek oentoek keperloean
pindjaman middenstand itoelah.
Achirnja perloe diingat lagi pin¬
djaman jang diloear lingkoengan
peroesahaan jang biasa dari Al¬
gemeene Volkscredietbank itoe,
jang diberikan sebeloem tahoen
1933, dan jang golongan mid
denstand itoe ada berdjoemlah
f 360.000 lebih.
Banjaknja middenstand mem¬
pergoenakan pindjaman midden¬
stand itoe ternjata djaoeh lebih
besar ditanah Seberang dari pa¬
da ditanah Djawa. Pada pengha¬
bisan tahoen 1937 kantor kantor
AVB ditanah Seberang jang 28
djoemlahnja ana memberikan
1975 pindjaman kepada midden¬
stand didalamnja masoek djoega


nesia diwaktoe sekarang, ma¬
ka seakan akan mengambarkan
kebangsaan nja rakjat kita,
dalam arti kata „nasionalis
me".
Akan tetapi dalam pada itoe,
njata poela kelihatan pembahgian
dalam lapangan pergerakan Indo¬
nesia jang terbagi kedalam doea
bagian jang besar, meskipoen ke¬
doea doeanja itoe mempoenjai
toedjoean jang selaras dan ber¬
samaan.
Perbedaan kedoea aliran gera¬
kan itoe tersimpoei dalam dasar
medan perdjoangannja terseboet.
1e Dasar „nasionalisme"
Kebangsaan
2e Dasar Fislam" (Agamat,
Persatoean kedoea dasar itoe
adalah soeatoe kewadjiban boe¬
at rakjat Indonesia oemoemnja
oentoek memikirkannja.
Mengamboengkan kedoea itoe
adalah soeatoe faktor jg sangat
terpenting sekali boeat dihirau
kan bersama sama poela, dalam
pergerakan menoedjoe pada po¬
litiek Indonesia.
Inilah ada soeatoe pertanjaan
jg terpenting dengan sendirinja
jg diwaktoe zaman dewasa ini
haroes dipikirkan oleh ranjat In¬
donesia seoemoemnja, ijara ba¬
gimana dapat merintis djalan
itoe.
Oleh sebab pentingnja pro¬
bleem itoe, maka sering djoega
kedoea doeanja terpisah dari sa¬
toe sama lain, jang senentiasa
dengan moedah poela menghi¬
doepkan sesoeatoe pergeseran.
Maka timboellah sesoeatoe per¬
tanjaan dalam sanoebari kita.
„Dimanakah tersimpoelnja kesoe¬
karan itoe ?"
Hanja lantaran serba koerang
nja golongan nasionalis mena¬
roeh kepentingan pada kaoem
Agama, maoepoen sebaliknja,
hingga akibatnja perpetjahan di
pindjaman rekening couranti, se¬
dang ditanah Djawa mempoenjai
67 kantor hanja ada 2177 pin
djaman kepada middenstand itoe,
soeatoe hal tjotjok sekali dengan
parsangkaan anggota jang terhor¬
mat.
Selandjoetnja bolehlah saja
peringatkan lagi kepada anggota
jang terhormat, akan pemberita
hoean Pemerintah didalam pem¬
bitjaraan perkara oemoem, bahwa
pindjaman kepada peroesahaan
jang pertengahan besarnja masih
didalam penjelidikan, sedang sau
dagar pengantara jang besar
djoemlahnja itoe pada oemoem
nia soedah mendapat crediet jang
dari saudagar saudagar i sport
dan export, mengganti crediet
jang demikian itoe dengan cre¬
dietbank tidaklah dapat dikatakan
baik dalam segala hal, dan be¬


sendiri.
0Oo


antara rakjat Indonesia dalam
perdjoangan politiek terbagi be¬
dalam doea golongan seperti ter¬
seboet diatas tahadi.
Berhoeboeng dengan ini
maksoed kita sendiri merasa ter¬
dorong goena memperkatakan
soal ini, boekan poela goena
membentangkan perselisihan itoe
hanja semata mata soepaja da¬
pat menarik perhatian oemoem
terhadap itoe kelak,
Kiranja pergaboengan kedoea
dasar itoe „nasionalisme dan
Agama" moengkin menambah
menegoehkan persatoeannja rak
jat Indonesia ini serta memper¬
koeat pergerakan kaoem nasio
nal terseboet,
Begitoelah kalau sekiranja kita
melajangkan pemandangan itoe
atas perdjalanan perdjoangan po¬
litiek rakjat, maka njata sekali
kedoea aliran itoe,
Oleh karena kita dalam toeli
san ini telah memperkatakan so¬
al politiek djoega, maka soal
Agama itoe dilihat dari djoeroe
san dan katja mata politiek
poela,
Soal Agama poen dapat meng¬
hidoepkan soemangat perdjo
angan sepertinja dasar nasiona
lisme dan kejakinan jang lain
lain,
Delam medan perdjoangan po¬
litiek maka partij partij jang ber¬
dasar Agama maoepoen berda¬
sar nasionalisme itoe akan ber¬
djalan bersama sama poela,
Kedoea doeanja akan moeng¬
kin bekerdja bersama sama poe¬
la sebaliknja dengan perkataan
lain moengkin poela berten
tangan,
Seandehnja begitoe, bagaima
na kiranja dengan keadaan poli
tiek Indonesia kelak?
Kita sendiri tidak mesti meloe¬
pakan bahwa disampingnja bebe¬
rapa fronten partij2 politiek di
antara bangsa Indonesia, jang
bergerak dalam medan perdjo¬
angan politiek itoe, maka ada
poela doea golongan bangsa jang
lain jang siaatsrechterlijk
Toedjoean dari jang doea ter¬
seboet tidak selaras dan berlain
lain poela dengan kepentingan
kita bangsa Indonesia.
Berhoeboeng dengan itoe, ma¬
ka kita bangsa Indonesia haroesa
dapat memperhatikan gerak gerik
itoe.
Terbajang soedah bahwa sela¬
loe ada kemoengkinan jang men¬
desak kedoedoekan kita!
Oentoek dapat menjinkirkan
desakan terseboet tidak lain ha¬
nja soepaja ketika itoe front na¬
sionalisme Indonesia dapat ber¬
djabatan tangan dengan front
Agama.
Segala perbedahan dasar tadi
dapat dikesampingkan dan soedah
tentoe sangat berbahaja poela ka¬
lau sekiranja salah satoe dari
fronten sitoe akan memihak pada
front jang boekan Indonesier,
perboeatan mana berarti mele¬
mahkan diri sendiri.


periode bagi rakjat Indonesia
oemoemnja, maka seloeroeh rak


Bertambah lagi dalam zaman
loem tentoe akan berarti meng¬
baroe ini, zaman kejasjafan dan
long kaoem middenstand sitoe
kesedaran, soeatoe overgangs


jat itoe haroes dapat memper¬
koeat barisan sendiri dengan
djalan jang hak dan halat atau
legaal agar dapa tertjapai
tjita2 keselamatan dan kesentosa
an noesa dan bangsa Indonesia,
Barangkali tidak ada salahnja
bahkan menjedihkan bila kita me¬
lihat akan pergaoelan dalam ma¬
sjarakat sendiri, hingga mana da¬
lamnja tersedik perasaan persa
toean itoe, bahwa persatoean itoe
menghidoepkan sesoeatoe kekoe
atan dan kekoeasaan.
Seakan akan segala itoe baroe
hanja sampai di bibir belaka,
bahwa rakjat oemoemnja beloem
dapat merasakan betapa besar
kekoeatan jang terloekis dalam
sesoeatoe persatoean.
Indonesia boetoeh akan satoe
toeboeg dalam mana terikat se¬
kalian partij2 rakjat Indonesia,
Sesoenggoehnja pimpinan poli
tiek diwaktoe kini boleh dikata
beloem ada jg tetap lantaran mana
tiap tiap partij politiek itoe mem¬
poenjai dasar dan lapangan per¬
djoangan masing masing poela.
Setelah kita oeraikan diatas
itoe, maka dapatlah dipikirkan
bahwa partij2 jang berdasar Aga
ma itoe dengan jang berdasar na¬
tionalisme boekanlah bertentang
an, melainkan sebaliknja, jaitoe
kedoea doea itoe tidak obahnja
sebagaimana ibaratnja schroef
dengan moer jang tidak dapat
ditjeraikan jaanvullingi, sehingga
bila kita hendak mempeladjari ke¬
doea golongan itoe, sebaiknja ter¬
lebih dahoeloe mempersoalkan
persamaan apa jang ada tersim
poel didalam kedoea golongan
itoe. Istimewa boeat seorang In
donesier petjinta noesa dan bang
sanja amat salah kiranja kalau
teroetama sekali ditjari perbeda
han maoepoen pertentangan jg
terloekis didalam kedoeanja da
sar maoepoen pendirian masing
masingnja.
Dalam keterangan kita itoe ter¬
boekti, dengan teroetama me¬
njingkirkan sekalian perasaan ke¬
tjiwa itoe, bahwa kewadjiban ki¬
ta jang oetama oentoek menga¬
boengkan diri kedalam soeatoe
ikatan jang koeat.
Sebagimana oemoem telah me¬
ngetahoei djoega dahoeloe dima¬
na pergerakan rakjat Indonesia
masih moeda dan hidjau, maka
soeara seorang pemimpin bangs
itoe dipandang sebagi soeara
partij, bahwa dalam dirinja seo¬
rang pemimpin itoe mendjadi
soeara partij jang symbolistiek
hingga perselisihan2 jang per¬


Alahan Pandjang
„Rightman" menoelis.
Poliklieniek
Soedah lama rasanja disini di
adakan seboeah poliklieniek, ta¬
pi dalam masa jang sekian itoe
dia beloem lagi mempoenjai
tempat jang tersendiri, selain
dari ditempatkan pada sebelah
kantor Districtshoofd, sadja. Seka
rang hal jang seroepa itoe roe¬
panja telah akan mendapat pe¬
robahan. Roemah jang speciaal
oentoek poliklie iek terseboet,
pada beberapa waktoe jang pem¬
belakangan ini soedah diseleng
gerakan, dan kini soedah boleh
dikatakan hampir selesai, Ting¬
gal lagi menoenggoe pebila ma¬
sanja akan diboeka dengan ofi
sil. Bersama dengan orang ba¬
njak, kita poen toeroet gembira
menanti hari pemboekaan itoe.
Comite soera u
pasar diam2
Soerau pasar jang hanja sa¬
toe2nja tempat berlibadat bagi
orang orang jang berkelilingnja,
soonlijk antara pemimpin2 itoe
berakibat perselisihan dari partij2
masing masing poela.
Akan tetapi dengan peredaran
zaman, perpoetaran politiek doe¬
nia makin pesat waktoe belakang
an ini, toeroet poela berpoetar ke
moedinja pergerakan disini, Angin
baroe jang menoeroet perpoeta
ran zaman, toeroet memoetar po¬
litieke inzichten rakjat disini,
hingga rakjat jang terikat keda¬
lam sesoeatoe partij tjoekoep
nsjaf dan berani poela menge¬
loearkan kritiek atas perdjalanan
pemimpin partij itoe, bila me¬
njimpang dari anggaran dasar
partij terseboet.
Maka oleh itoe diwaktoe de¬
wasa ini, soeara partij itoelah
jang mendjadi soearanja pemim¬
pin jang tidak obahnja sebagai
soeatoe organisasi jang berdasar
demokratis, jang senantiasa
telah mendjadi dasarnja bangsa
Indonesia oemoemnja djoega.


soedah terlaloe oesang, boekan
sadja atapnja tiris, tapi djoega.
lantai dan dindingnja, disana si¬
ni soedah moelai lapoek dan
roboh, Baroe baroe ini atas ini
tiatief beberapa orang pasar te¬
lah dapat dibentoek satoe comi
te jang akan bekerdja menggan¬
ti soerau itoe dengan jang ba¬
haroe. Moela berdiri sadja co
mite itoe, soenggoeh kita amat
berbesar hati, sebat pada nasa
jang sedikit dia soedah dapat
meloenggoekkan serba alat2 dan
bahan2 jang perloe.
Dari beberapa orang jang der
mawan terkabar bahwa comite
telah mengoempoelkan barang2
jang beroepa atap, toenggak d.s.
b, nja. Didoega, kalau oesahe
itoe berdjalan teroes, tentoe tak
lama kerdja itoe akan selesai.
Tetapi sangat kita herankan, jg
sekarang oesaha itoe soedah
terhenti sadja, dan tak terde¬
ngar kabar beritanja lagi, Apa¬
kah comite soedah diam, dan
oesaha itoe akan ditinggalkan
terbengkalai sadja?
National Islmic School
Dalam Perki ini, soedah pernah
djoega dimoeat dahoeloe, baha
Kita telah menjatakan djoega,
bahwa tiap2 pergerakan maoe
poen partij apa meskipoen berlain
an tjorak dan warna dan boeloenja
tiap2 partij itoe, akan tetapi ki
ta jakin, bahwa pelbagai2 dan
bermatjam partij2 noe mempoe
njai toedjoean jang sama dan sa¬
toe poela.
Berhoeboeng dengan itoe, ki¬
ta berharap boeat dihari kemoe¬
dian, keselamatan rakjat Indone
sia oemoemnja, soepaja teroeta
ma sekali segala perbedahan
dan pertentangan itoe dapat di
hindarkan dalam menoedjoe tjita
tjita jang sama dan satoe itoe,
merapatkan bahoe dalam perdjo¬
angan politiek, kebangsaan kija
terlebih lagi tersebab dalam per¬
djaangan politiek di Indonesia ini
telah moelai bertioep djoega angin
baroe, jaitoe angin kesedaran.
Tjakamlah.
A.M.O.


sa sekolah Thawalib disini ma¬
djoe setindak. Dari programma
jg tersiar beberapa hari ini, tam
bah kentara betapa tjorak kema¬
djoean itoe timboel. Nama jang
doeloe Thawalib, sebab boleh
djadi tidak up to date lagi, ber¬
ganti dengan nama sebagai jg
terseboet diatas. Tentang pela¬
djaran, roepanja tidak sadja vak
agama itoe tambah ilmoe oe¬
moem jalgemeene kennisi jang
sebagai djendjang bagi anak2
peningkat sekolah jg lebih ting
gi, djoega terhadap pada anak2
perempoean akan diberi poela
peladjaran mengoeroes roemah
tangga, seperti mendjahit, mema¬
sak, menjoelam dll.
Kita poedjikan pada pengemoe¬
dinja, jang dalam melaksanakan
kemadjoean itoe, tentoe ta' sedi
kit menemoei kesoelitan kesoeli
tan. Sedang terhadap iboe bapa
dan wali wali moerid moga mo¬
ga akan sama menjokong dan
membantoe, lebih lebih bila di
ketahoei poela bahwa dia ada¬
lah satoe satoenja sekolah jang
soedah menjingkap tabir kegela¬
pan lama, pembimbing anak
anak kezaman baroe.
Hidoep.
Soemoer bor mintak
diairi.
Oemoemnja disini orang se¬
dang kekoerangan air, lebih le¬
bih terasanja bagi mereka jang
tinggal disekeliling pasar. Batang
Goemanti jg semendjak sekian
lama beloem ada jang sampai
ketjil seperti ini, tapi sekarang
sesoedah dibeton hoeloenja oen
toek meadakan pembahagian air,
dia soedah meroepakan seboeah
bendar. Alangkah ketjewanja ka¬
lu hal ini sampai berlama lama
Tidak sadja oentoek minoem, se¬
dang pemandi dan pentjoetin
poen amat soesah mentjari air
jang baik dan bersih, sebab se¬
gala galanja soedah tertoedjoe
kepada air ketjil sadja, Meingan
bahwa air itoe adalah satoe sa¬
toenja sjarat poela dalam kesem¬
pornaan hidoep sehat, ada baik
nja kalau pehak jg bertanggoeng
djawab disini akan bertindak me¬
airi soemoer bor kembali, jang
selama ini telah mati sadja, Ki
ta rasa hal itoe amat besar goe¬
nanja, walau akan dipakai ka¬
dar air minoem sadja


Berlangganan dan Perhatikan „MINGGOEAN?


Satoe2nja di Minangkabau, onpartijdig, b
Membenarkan jang betoel dan djoedjoer,
dalam artian
berisi
Menjalahkan jang doesti dan pengchianar,


rda


Warta2 penting tanah air, dan loearan den
Pengetahoean oemoem serta agama


Saptarita Latip
Herawati Latip,


Doea saudara poeteri Indonesia jang menoentoet peladjaran
ke Negeri „Mata Hari Ternit" alias „Dai Nippon"
Herawati Latip setelah tammat The American School di Tokyo
Japan, maka sekarang mendjadi studente Indonesia jang pertama
kali di Almeria University Amerika jang djoega akan mendjadi
oetoesan dalam The World Youth Congres di Amerika,


fort de toek
„Rotary" mendapat kabar,
Loterij djadi per¬
bintjangan,
Biarpoen soedah begitoe lama
langsoengnja penarikan lotrij ba¬
rang ketika pasar keramaian di
boelan jang soedah laloe, tapi
masih djadi perbintjangan oleh
mereka jang membeli lot itoe.
Selakoe prijs pertama ialah
satoe kereta angin merk Kingsly
dengan harga f 100.— (seratoes
roepiah). Pada hal kereta angin
seroepa itoe tidak sampai berhar¬
ga f 100.— dikota Fort de Kock.
Ada orang jang soedah membeli
dengan harga f 47.— sempat poe¬
loeh toedjoe roepiah) pakai lam
poe elestrik dan versnelling, dan
ada poela jang memberi f 55.—
llima poeloeh lima roepiah, pakai
lampoe, voor en lachterwiel, pa¬
kaistrommel dan versnelling trom
mel
Beginilah berita jang kita per¬
oleh dari seorang pembeli loterij
barang dari „Bond der vereeni
ging tot instandhouding van de
lagere Nijverheids school" Fort
de Kock,
Mengharap perhatian dari jang
berkepentingan dan berhak tjam
poer tangan, soepaja publiek
djangan keragoean.
Adres soerat2 pos.
Bagi pendoedoek daerah Fort
de Kock dikota ataupoen didesa,
patoet benar memperhatikan
adres soerat soerat jang dikirim
dengan perantaraan kantor pos
kepada mereka,
Djika terdjadi pindah tempat
biarpoen dalam daerah itoe djoe¬
ga, lekaslah beritahoekan de
ngan officiel kekantor pos, begi
toe djoega kalau ada jang salah
adres.
Hal ini berhoeboeng dengan
perintah kepada bestellers di
Fort de Kock, mesti menoeroet
kan adres jang tertoelis diatas
soerat sadja, ketjoeali djika soe¬


dah ada pemberi tahoean jang
njata dari jang poenja soerat,
baroe mereka diberi hak meng¬
oebahnja,
Doeloe soedah terdjadi peng¬
oebahan adres oleh besteller, ka¬
rena jang berhak menerima soe¬
rat ketika itoe berada ditempat
lain, Soerat itoe disampaikan ke¬
tempatnja jang baroe, Oleh jang
poenja soerat roepanja koerang
senang karena dia beloem berpin
dah tempat diam, lantas meng¬
oeroes hal itoe kepada jang ber¬
sangkoetan,
Soal inilah jang menjebabkan
timboel perintah tsb diatas tadi,
Sekianlah berita jang kita per¬
oleh dari seorang besteller, soe¬
paja diperhatikan oleh jang ber¬
kepentingan.
Chatib Djoemat tak
diadakan.
Djabatan chatib Djoemat disi
dang Koto Toeo 4 Angkat, doe
loe terserah ketangan seorang
anak negeri disitoe, Soedah be¬
berapa boelan sampai sekarang
djabatan itoe ditjaboet dari ta¬
ngannja dengan tidak mengadakan
ganti, tjoema dipikoelkan sadja
kepada imam,
Apakah keadaan begini dipan
dang baik oleh pendoedoek K.
Toeo, masih djadi pertanjaan da¬
lam hati orang,
Djabatan bilal itoekang bang
kabarnja ditjaboet djoega dan
dipindahkan keterangan jang
lain,
Ada ada sadja?
Verslaggever Perki menoelis.
Rapat Comite Pem
bangoen Taman
Moeda Boekit Ting
gi.
Pada petang Sabtoe 13/8-38
jl telah dilansoengkan rapat ise¬
bagai oprichtingsvergadering dari
Comite Pembangoen Tamen Moe¬
da di Boekit Tinggi, jang ber¬
tempat diroeangan Pergoeroean
Taman Siswa, dihadiri oleh orang
orang jang dioendang lebih koe¬


rang 60 orang banjaknja, dianta
ranja kelihatan djoega toean dok
ter A Rivai dari toean Basjrah
Loebis goeroe Taman Siswa Bk
Tinggi, dan wakil pers Peranta
raan Kita dan Persamaan,
Poekoel 7,30 rapat diboeka
oleh pimpinan isdr Thaib lbra¬
himij dengan oetjapan terima ka¬
sih kepada hadirin dan kepada
pengoeasa gedoeng pergoeroean
T Siswa jang telah mengizinkan
memakai roeangan pergoeroean
itoe boeat tempat berapat djoe
ga kepada wakil pers,
Kemoedian laloe dimoelai mem¬
bitjarakan agenda' l, jaitoe. Mak
soednja Taman Moeda, Oleh ka¬
rena jang akan menerangkan
agenda ini sdr Taib lbrahim, ma¬
ka pimpinan diwakili boeat se¬
mentara oleh sdr Marzaini,
Dengan pandjang lebar pembi¬
tjara menerangkan maksoednja
Taman Moeda itoe, jaitoe ada
lah sebagai soeatoe perikatan pe¬
moeda pemoeda dari segala ma¬
tjam sekolah sekolah teroetama
jang ada disekitar kota Fort de
Kock,
Pembitjara menerangkan djoe
ga sebabnja maka timboel niatan
jang begini, ialah oleh karena
melihatkan pergaoelan pemoeda
dikota Fdk ini sehari2 adalah
terpetjah2 menoeroet warna go¬
longan sekolah2 jang didoedoeki
oempama pemoeda ta' bersekolah
agama dan sekolah2 agama Tha¬
walib dll. ta' dapat bergaoel de
ngan pemoeda jang dari seko¬
lah sekolah jang tidak berdasar
agama, ini adalah soeatoe keroe¬
gian besar bagi masjarakat bang
sa boeat masa depan, karena ba¬
ik boeroeknja masjarakat kita di
masa depan itoe, dapat dioekoer
dengan keadaan pergaoelan pe¬
moedanja diwaktoe sekarang. Se¬
landjoetnja pembitjara mengha¬
rapkan tertjiptanja soeatoe per¬
ikatan pemoeda dari pelbagai
warna sekolah dengan berazas
kan boedi pekerti jang tinggi.
Kemoedian atas permintaan
pimpinan diminta itoean dokter
A. Rivai berbitjara dalam agen
da 2, jaitoe. „Kehaoesan Masja
rakat kepada pemoeda". Dengan
tidak bertanggoeh dan dengan
rasa peramah, toean dokter A.
Riva'i laloe terdiri berbitjara.
Bellau menerangkan bahwa
beliau sangat mensetoedjoei se¬
kali maksoed pemoeda pemoeda
ini, karena beliau telah merasai
benar kepentingannja perkoem
poelan pemoeda itoe didalam
soeatoe masjarakat bangsa jang
hendak mentjapai kemadjoean
boeat masa depan, dan seteroes
nja beliau menjatakan bahwa ka¬
mi orang toea toea memang te
lah bersalah dimasa jang laloe,
karena tidak memberi kesempa¬
tan bagi pemoeda itoe bergerak,
bahkan kebanjakan kami meng¬
halang halangi, inilah soeatoe
kesalahan besar bagi kami terha¬
dap pemoeda. Oleh sebab itoe
sakarang saja merasa wadjib me¬
moepoek dan menjoeboerkan hi
doepnja pergerakan pemoeda,
karena pemoeda itoelah jang
akan menentoekan vormnja ma¬
sa jang akan datang, pepatah
mengatakan, „hari depan itoe,


terletak ditangan pemoeda dima¬
sa sekarang", tetapi baiknja ma¬
sa depan itoe tidak akan tertja
pai kalau tidak diichtiarkan dari
sekarang.
Boeat membitjarakan agenda
3, diserahi engkoe Basjrah Loe
bis goeroe T. Siswa Bk Tinggi,
jaitoe, „tjita tjita pemoeda", de
ngan pandjang lebar beliau me¬
nerangkan bagaimana seharoes
nja tiap tiap pemoeda itoe moes
tilah bertjita tjita jang moelia,
karena tiap tiap manoesia moes
ti mempoenjai tjita tjija, dan dji
ka tidak mempoenjai tjita tjita,
itoe namanja boekan manoesia,
hanjalah sebagai orang sadja
Lebih djaoeh pembitjara mene¬
rangkan lagi bagaimana pergaoe
lan pemoeda dikota Pdk ini, jang
kebanjakan tidak sedikit djoega
memikirkan keadaan masa depan
jang bekal ditempoehnja nanti
bila telah dewasa, malah mereka
selaloe menoeroetkan kehendak
nafsoe belaka, melakoekan kegi
rangan hati sadja, hinggga ham
pir hampir tak ada lagi waktoe
jang dapat dipergoenakan sela¬
in dari oentoek plezier dsb
selandjoetnja beliau njatakan la¬
gi, bahwa boekan poela dimak
soed soepaja pemoeda itoe dja¬
ngan plezier atau moesti tinggal
diroemah sadja dil. sekali sekali
tidak; malah sebaliknja pemoeda
haroes ada batasnja. Oleh
sebab itoe tiap tiap pemoeda
itoe haroeslah terikat didalam
soeatoe perikatan pemoeda agar
dengan djalan itoe dapat diatoer
dan dibatasi segala nafsoe naf
soe jang meroegikan kepada ma¬
sjarakat bangsanja dengan boedi
pekerti jang tinggi agar dibela
kang hari kelak dimasa dewasa
akan dapat dipoengoetnja hasil
oesahanja itoe dan tidak akan
timboel lagi penjesalan.
Djadi oentoek mentjapai keoe¬
tamaan dan kemoelian masa de¬
pan itoe haroeslah pemoeda pe¬
moeda mempoenjai persiapan
dari sekarang jang beroepa men¬
didik djasmani dan rohani kare
na djasmani jeng tidak dikoeng
koeng olah rohani bathin, jang
soetji itoe nistjajalah akan meroe¬
gikan bagi masjarakat kita kelak
oleh sebab itoe hendaklah ada
soeatoe perhimpoenan jang akan
memimpin pemoeda itoe soepaja
nafsoe itoe dapat dikoengkoeng
oleh boedi pekerti jg tinggi.
Pengabisan sekali beliau mem¬
voorstelkan soepaja nama „Ta¬
man Moeda2 itoe ditoekar
dengan „Taman Pemoeda".
Setelah habis agenda dibitja
rakan, maka pimpinan memak
loemkan, djika ada diantara pe¬
moeda jang hadir berhadjat hen¬
dak toeroet tjampoer dalam per¬
koempoelan jang bakal diadakan
itoe, hendaklah memberikan na¬
ma kepada pimpinan dimana ke¬
hatan sebahagian besar dari pe¬
moeda jang hadir memasoekan
namanja.
Kemoedian sebeloem kerapatan
ditoetoep engkoe H.St lbrahim
wakil Persamaan minta, dan be¬
liau menerangkan bagaimana hen¬
daknja perdjalanan perkoempoe¬
lan pemoeda itoe haroes dilakoe
kan diantaranja beliau menerang


kan soepaja hendaknja djangan
terlaloe mengambil tjonto keloe
ar seperti Turkie, Djepang Djer
man dil melainkan hendaklah
atoer menoeroet aliran lingkoe
ngan bangsa sendiri.
Poekoel 9 rapat ditoetoep de
ngan selamat.


Bondjel
„Tank Soekma" wartakan.
Bilakah Simpang mem¬
poenjai Kepala akan
Negeriljang saih?
Simpang adalah satoe kampoeng
jang terletak lebih koerang 11
KM dari pasar Koempoelan, se¬
mendjak setahoen toedjoe boelan
jang lampau, adalah dikendalikan
oleh wd. Kepala Negeri sadja.
Toeroet kabar kita dengar, bah
wa sebeloem e wd ini mendjadi
pemimpin negeri itoe, maka ada
lah rakjat sama bersenang hati
djoea, dibawah pimpinan e Dt.
Batoeah. Sebagai seorang jang
masih moeda oemoer e Dt Batoe
ah adalah satoe2nja Kepala nege¬
ri jang ditjintai oleh rakjat, ka¬
rena selain dari tak soekanja mem¬
banggakkan besluit Kepala nege¬
rinja kepada rakjat, dia sangat
memperhatikan keadaan negeri.
Diperhentikannja e Dt Batoeah
mendjadi Kepala negeri doeloe,
sekalipoen berhenti dengan hor¬
mat, maka rakjat djelata sama
tertjengang. Pendek kata, maka
adalah rakjat disitoe sekarang be¬
loem merasa poeas, dus masih
mentjinta, soepaja Kepala negeri
djatoeh ketangannja kembali.
Dengan ini dapatlah para pem¬
batja mengetahoei, betapakah de
ngan halnja e wd sekarang terha¬
dap hati rakjat?
Rakjat sama2 nanti2an, hilah
kah masanja lagi akan diadakan
oleh jg berwadjib pemilihan oen
toek mengangkat kepala negeri
jang baroe?
Boekankah lebih baik oleh pe¬
merentah, soepaja diadakan pe¬
milihan Kepala negeri lebih le¬
in lan


Djatoeh sakit lantaran
tak makan?
Beberapa hari jang laloe, ada
seorang lak 2 berasal dari Loe¬
boek Sikaping, telah tiba kesoe¬
rau dagang dipasar Bondjol, de
ngan mengeloeh menghempaskan
badan, jang mendjadikan maoe


sia jang berada disitoe, sama ter¬
tjengang.
Dengan hati jang sangat piloe
poela, maka di anjakanlah penja¬
kit jang terasa olehnja. Keringka
san dari pendjawabannja, bahwa
dia datang ke Bondjol ini, akan
mentjari kerdja oentoek penoe¬
toepi peroet kerontjongnja, tapi
apa hendak dikata, kerdja jang
ditjari beloem dapat, galang2 pe¬
roet tak bisa poela bersabar me¬
noenggoe noenggoe adanja reze
ki boeat penstop atau peamankan
hoeroe haranja.
Entah karena telah lampau sa¬
ngat dari waktoe jang semoesti
nja, maka galang2poen meadakan
demonstratie, sehingga djadilah
sarangnja djatoeh batja badan
peningi
Maka kedjadian ini soenggoeh
njatalah kebenaran apa jang telah
dioeraikan, oleh Perki dan seka¬
bar jang lain bahwa LBS dise
rang oleh kesoesahan makanan.
Dengan kedjadian ini, bertam
bahlah alasan satoe lagi oentoek
menarik bantoean dari pemeren
tah tinggi
DOEA PERENTAH JANG BER-
LAWANAN
Ninik mamak memerentah
soepaja kerdja radjang
Kepala negeri memerentah
oentoek mengangkoet ka¬
joe. Rakjat djangan diper¬
salah.
Bertambah dekat oemoer doe¬
nia oentoek menemoei Jaumil ki¬
amah bertambah banjak poela hal
jang gandjil2 kita dengar diseke
liling kita dimoeka doenia ini ta
pi kebanjakan diantaranja adalah
karena menoeroetkan nafsoe tha
maah semata ma¬


noeroet pemandangan kita ialah
satoe Kepala negeri jang diang
kat oleh kesepakatan ninik ma¬
mak serta orang jang akan di
iring berkata serta orang jang em¬
pat djinis berdjalan jang akan di
iring berkata jang akan ditoeroet
soedah meadakan perlawanan poe¬
la.
Tentoe para pembatja Perki
beolem akan loepa bahasa di
Gg Moedik beberapa beloen jg
lampau goena keselamatan pen¬
doedoek kp Ambatjang dan Sei¬
Limau telah diboeat seboeah ra¬
djang
Dan baroe dalam minggoe se¬
lesainja dikerdjakan tapi oentoek
menambah kokohnja radjang itoe
mestilah kaki toenggak radjang,
didam dengan batoe tinggi2, ser¬
ta sebagian dari djalannja air,
mesti diperbaiki atau dipindah
kan.
Karena air sedang ketjil „dan
ingat sebeloem kena, sediakan
pajoeng sebeloem hoedjan" kata
peribahasa, maka oleh penghoe¬
loe penghoeloe disitoe telah di
moefakati soepaja anak negeri
sama sama disoeroeh datang be¬
kerdja kesitoe. Dan diwaktoe pe¬
rentah itoe disampaikan kepada
anak kemenakan Kepala negeri
poen memerentahkan poela soe¬
paja anak negeri pergi kerimba
mengangkoet kajoe kajoe kele¬
bihan radjang itoel.


Rajat dalam ketakoetoen dan
keragoean, Perentah mana jang
moesti ditoeroet „pada hal peren¬
tah dalam masa jang satoe poe¬
la. Akan diikoet perentah K.N.
betapa kah dengan perentah ni
nik mama jang banjak ? Dan
begitoe poela kebalikkannja?
Walhasil mana loerah ditoeroet
kan air, maka begitoelah dipa
gi hari Rebo itoe roepanja anak
negeri soedah sama berdoejoen
doejoen pergi kebatang air oen
toek mendam, sehingga takkan
koerang djoemlahnja dari tiga ra¬
toes or
Dan berapa poela orang jang
pergi kerimbaboeat mengangkoet
kajoe?
Tjoema sepoeloeh orang poen¬
koerang poela.
Kabar selentingan kita dengar,
atas hal jang seperti itoe, K.N.
merasa tak bersenang hati, se¬
hingga did poen bermaksoed a
kan mengadoekan kepada jang
berwadjib, atas perentahnja jang
tak diatjoehkan atau dilanggar
ninik mamak itoe kalau benarlah
kaba itoe, Bagaimanakah penjeli
dikan pemerentah tentangan ini.
baik sama2 kita toenggoe dan
jihat.
Tjoema kita dari Perki ini
berdoa pada ILAlil, moga2 dia
akan mendatangkan rahmatnjake
sitoe AMIN


Masoekkanlah advertentie dalam
MINGGOEAN „PERKI"


Doea patoeng berdiri diatas poentjak mertjoe memperlihatkan
kegagahannja tetapi tek lepas djoega dari hoekoeman pantjoeng
sebab orangpang dipatoengkan itoe sekarang dipandang bersa¬
lah besar terhadap negerinja.
Demikianlah kedjadian di Rusland,


Perang tinggal pe¬
rang tapi hati kasih
dada bari tentoe mes
ti ada.
Soldadoe Djepoen
mendapat bagi dite¬
ngah djalan.
Kelihatan bahasa
lang berdoea itoe ma¬
sih ada berhati kasih
an kepada anak ketjil
lang tidak bersalah
itoe,


Soeal apakah jang terselip da
lam Penganggoeran?


oleh SJAHMENAN


SUZANNE LENGLEN ME
NINGGAL DOENIA
Doenia Tennis-sport ber
doekatjita.
Seperti telah tersiar dalam ka¬
bar kawat, bahwa pada boelan
Juli jbl, telah menoetoep mata
boeat selama lamanja, Suzanne
Lenglen, itoe djoeroe tennis pe¬
rempoean bangsa Perantjis jang
termashoer diseloeroeh doenia.
Dengan meninggalnja ahli ten¬
nis ini, maka seloeroeh doenia
Tennis, telah kehilangan seorang
poedjangga perempoean jg tang
kas.
Dialah jang pertama kali mem¬
boeka djalan jg perfect dalam
doenia tennis, dalam segala hal.
Beberapa kampioen2 tennis di
masa sekarang baik dari pihak
lagi2 maoepoen dari pihak pe¬
rempoean tidak sadja di Europa
tetapi djoega di Amerika dan
Australie, jang masih berterima
kasih padanja. Suzanne Lenglen
tak djemoe djemoenja memberi¬
advies apapoen kalau terhadap
tennis-sport, biar dari jg telah
mentjapai nama kampioen seka¬
lipoen, sampai pada jang baroe
memegang racket.
Lantaran inilah, maka dengah
meninggalnja Suzanne Lenglen,
doenia tennis, telah kehilangan
seorang goeroe jang tak moedah
didapat lagi, jang akan mendjadi
gantinja.
Tidak sadja berita ini telah
meloekai sekalian hati pemain2
tennis di Europa dan Amerika,
tetapi kita pertjaja bahwa djoe¬
ga di Indonesia kita ini berita
meninggalnja, dari itoe djoeroe
tennis ada diterima dengan sa¬
ngat sedih.
SAMBOEDJO HOERIP, KAM
PIOEN MALAYA
Siapa jg tak kenal dengan na¬
ma jg terseboet diatas, lebih2
dalam kalangan tennis.
Dalam boelan jang laloe anta
ra Malaya dengan Djawa telah
diadakan pertandingan tennis de
ngan peratoeran a la Davis-cup,
dan seperti diketahoei Djawa te
lah dapat dikalahkan dengan 3-2
Dalam perdjoangan itoe kedoea
kemenangan jg didapat adalah
oleh Samboedjo Hoerip ikedoea
singlesnja).
Selesai pertandingan itoe ma¬
ka djoega telah dilansoengkan
pertandingan boeat mereboet
kampioen Melaya dan sampat
pada pertandingan finale, adalah
ditjapai oleh kedoea pemain da¬
ri Djawa masing2 Samboedjo
Hoerip dan Liem Djioe Djien
dalam perdjoangan mana Sam
boedjo telah dapat mengalahkan
Liem dalam doea serta karipi
oen Malaya telah digendong oleh
Samboedjo ke Djawa.
Soedah pada tempatnja pema¬
in2 tennis diseloeroeh Indonesia
dapat membanggakan diri lebih
ebih bangsa Boemipoatera jang


seorang bangsanja telah dapat
berdiri dimoeka sekali dalam la¬
pangan tennis-sport.
Masih terkenang oleh kita bah
wa Cochet itoe ahli tennis bang
sa Perantjis jang baroe baroe
ini datang mengoendjoengi Indo¬
nesia boeat kedoea kali pertanja
an jang pertama kali dikemoe
kakannja, adalah: Ou esi Sam
boedjo? (Dimana Samboedjo?
Pertanjaan ini telah memberi
kejakinan pada kita bahwa nama
nja Samboedjo tak moengkin ti
dak telah tersiar djoega dengan
haroem di Europa dan merika.
SELANGOR MEREBOET
MALAYA CUP 1938
Match Looker dalam PA di
Singapore mengabarkan bahwa
6 Aug petang telah dilangsoeng
kan pertandingan final oentoek
mereboet Malaya Cup tahoen '38
antara Slangor ikampioen dae
rah Oetarat contra Singapore
lkampioen Daerah Selatang ber¬
tempat di Anson Road Stadium
Singapore jg dipersaksikan oleh
I.k 15,000 penonton.
Setelah refree memberi tanda
bahwa pertandingan dimoelai
maka kedoea elftallen itoe keloe
ar dengan compleet.
Slangor dipimpin oleh Henry,
dan Singapore dipimpin oleh Sa¬
leh dan Rahman. Permainan ber¬
djalan sportief, sebentar2 koelit
boendar itoe beredar ke benteng
Singapore.
Biarpoen pihak Singapore me¬
nangkis serangan Slangor dengan
sepenoeh tenaga, dengan djitoe
Slangor dapat kirim koelit boen
der itoe kedoel Singapore, dima¬
na stand pertandingan berachir
1—0 boeat Slangor.
BOKSER2 SINGAPORE KE
BATAVIA
Bermaksoed mengadakan
tournee keseloeroeh tem
pat di Java
Di Batavia telah sampai doea
djago toemboek jg terkenal di
Singapore, Joe Diamond dan Joe¬
Eagle, jg doeloean adalah welter
gewicht bokser, sedang Joe Eag
le lichtgewichtbokser
Oentoek lawannja keras doega
an dipilih Mieck dan Jimmy
Kicks.
Sebeloem dilansoengkan pertan
dingan dengan djago Batavia ter¬
seboet, lebih doeloe akan diper
tandingkan antara amateur bokser
Kemoedian baroe mereka me¬
landjoetkan programma perdjala
nannja,
Javabode di Batavia menoelis
bahwa dimasa jang sitam Bata
via telah mengambil kedoedoe
kan jg penting dalam doe ia bok¬
sen di Indonesia, tetapi kemoe¬
dian hal ini telah berobah. Ke¬
moendoeran itoe orang kemba¬
li berdaja oepaja oentoek menem
patkan kembali Batavia sebagi
sediakala, oentoek ini mereka
mendatangkan doea orang bok
sers terseboet.


Nama penganggoeran, adalah
soeatoe nama jang tak asing la¬
gi ditiap tiap podjok dan doe¬
soen, rajat sama mengerti apa jg
dinamakan penganggoeran, dan
segalanja itoe soedah mendjadi
soeatoe soeal jang dibiarkan la¬
loe sadja.
Dalam soeal penganggoeran jg
telah dirasai akan pahit getirnja
itoe, sebahgian besar dirasakan
oleh golongan middenstand, ja
itoe dari golongan jang menda¬
pat peladjaran. Sebab dengan ada
nja zaman crisis atau bertjaboel
nja werkloosheid, tegasnja orang
jg menganggoer di Indonesia, ada
lah soeatoe factor jang menoe¬
roet kejakinan mereka soeatoe
keroesakan pintoe penghidoepan
Kenjataannja soedah mendapat
soeatoe kepastian, bahwa dima
na mana tempat, di Indonesia,
kedapatan beriboe riboe kaoem
boeroeh jang kehilangan mata
penghidoepannja, serta terlonta
lonta kian kemari mentjarikan
penghidoepan.
Hal mana, tak oeroeng oleh
wartawan wartawan dikemoeka
kan beberapa pendapatan agar
penganggoeran itoe mendapat
toendjangan dari pihak jang ber¬
wadjib dan beransoen ansoer soe¬
dah dihasilkan sementara waktoe
bagi menolong nasibnja pengang
goeran, dengan djalan bantoean
oeang dan menjediakan tempat
oentoek mereka mereka jang me¬
nganggoer.
Kalau kita perhatikan dan me¬
makai penjelidikan, dengan me¬
oekoer setjara procentagenja, ada
alah djoemlah atau banjaknja ra¬
jat jang terhitoeng Werkloosheid
dalah terdiri dari rajat jang men¬
dapat peladjaran. Sedangkan da
ri pihak rajat jang terhitoeng
masoek golongan djelata, tidak
berapa kedapatan jang seperti
mereka mereka terseboet.
XXX
Dalam hal ini, dengan mem¬
perhatikan keadaan jang berde¬
katan, ternjatalah djoemlah jang
terbesar dari penganggoeran, ada
lah terdiri dari golongan rajat jg
mendapat peladjaran.
Kedjelasan ini, tentoelah men¬


djadikan soeatoe ertanjaan bagi
pembatja, bahwa golongan djela
ta tegasnja rajat jang tak tjoekoep
mendapat peladjaran, terdjaoeh
dari lijst penganggoeran. Perta
njaan ini, sedikitnja akan kita dja¬
wab, bahwa golongan itoe agak
terdjaoeh dari lijst penganggoe
ran.
Karena mana soeal pengang
goeran menoeroet basisnja, ada
lah menjatakan roesaknja atau
hilatnja krachten seseorang ma¬
noesia, oempamanja terdjadi ke¬
roesakan boedi gestelijke ellende
dari sini naik kepada tingkat li
chaamsche ellende keroesakan
toeboehi dengan perkataan lain te¬
lah dipenoehi oleh soemangat „ma¬
loe" ja'ni, menoekar pantalon de¬
ngan tjelana pandjang atau geng¬
gang, artinja dari medja dan pe¬
na ketanah dan pangkoel. Keroe¬
sakan keroesakan jang terdapat
di golongan rajat inilah menim
boelkan bertambahnja djoemlah
kaoem penganggoeran.
Sedangkan keroesakan keroe¬
sakan ini terdapat pada
mereka jang mendapat pela¬
djaran meloeloe seperti diatas.
Karena mereka soedah merasa
oentoek mentjari penghidoepan
tidak boetoeh dengan pekerdja¬
an kasar, oempamanja jang me
ngeloearkan keringat dan mem¬
pergoenakan tenaga ikoeat, arti
nja soedah merasa maloe, kare
na tersangka dalam pikiran kita
keloearan sekolah menengah dan
sebagainja
Pikiran dan pendapatan jang
beginilah, kian hari, djoemlahnja
bertambah besar, hingga dimasa
crisis economie sekarang, mere¬
ka2 soedah terdesak betoel oen¬
toek mentjari penghidoepan, dan
hingga menimboelkan djoemlah
kaoem penganggoeran jang ba¬
njak.
Bagi mereka jang koerang
mendapat peladjaraan seperti di
atas, tidak terasa benar oleh me¬
reka crisis economie jang menga¬
moek sekarang, karena mereka
dengan pekerdjaan kasar dan be¬
rat, soedah mendjadi soeato
pekerdjaan jang biasa sadja. De
didalam tjaranja memboeroe


Ra a Leopold dari
Djeran Raja
jang beroet be


penghidoepan mereka2 ini tidak
akan dapat tertinggal, dan ham
pir2 soeal penganggoeran jang
sedang dibitjarakan oleh pihak
ramai sekarang, tidak ada men¬
djadi perhatiannja.
Setelah dioeraikan sebab se¬
babnja timboel penganggoeran
banjak sedikitnja kita soedah
mendapat soeatoe indruk lper¬
hatian, bahwa soeal penganggoe¬
ran jang mendjadi boeah pertja¬
kapan ramai itoe, adalah terse¬
lib soeatoe soeal jang tak dapat
dengan lansoeng kita terangkan,
tjoema sadja dapat kita terang
kan adalah keroesakan2 atau ber¬
tjaboelnja penganggoeran terse¬
boet, boekannja pintoe penghi¬
doepan sama sekali tidak ada, ja¬
lah keroesakan jg mempengaroehi
soemangat „maloe" dan seteroes
nja. Hal jang begini, kalau kita
bentangkan dengan pandjang le¬
bar, adalah memberi effectnja
kepada masjarakat oemoem jg ber¬
akibat soeatoe keroegian jang
boekan poela teritoeng enteng,
Dalam, masjarakat oemoem,
teroetama didalam pergerakan
rajat sekarang, dimana kelihatan
poela jang mendjadikan soeatoe
pertanjaan bagi rajat oemoem,
apakah pergerakan pergerakan
jang sekarang bisa menolong
atau memperbaiki nasibnja pe¬
nganggoeran terseboet? Soeal¬
soeal ini tak oeroeng menimboel


tjinta dan oeorang „Hilosoof


disoesoen oleh
USUMANO
Begitoelah katanja seorang Phi¬
lisoof pada isterinja sewaktoe ia
sedang doedoek dalam kebon
boenga, sambil doedoek diatas
korsi gojang memetik pipanja.
„Kamoe kaoem perempoean
sesoenggoehnja selaloe sentimen¬
teel".
„Kamoe selaloe melebih le¬
bih dari keadaan jang sebenar
nja".
Kamoe perempoean terlaloe da¬
pat dipengaroehi serta toendoek
kebawahnja emoties moe. Keada
an seroepa itoe memboektikan,
bahwa kamoe kaoem perempoe¬
an mempoenjai sifat kekoerangan
pertimbangan"
Isterinja tahadi mendengarkan
perkataan soeaminja dengan se¬
njoeman dengan tidak menja¬
hoet soeatoe apa apa.
Bahkan isterinja itoe poen ti
dak melihat ke djoeroesan kedoe¬
doekan soewaminja.


Pada waktoe itoe isterinja se¬
dang dilamoem pikiran jang lain
hingga seorang jang tiada kenal
akannja moengkin berkata, bah
wa ia loepa tentang kehad ran
dan doedoeknja bersama dengan
soeaminja send
4
Pemandangan matanja dilajang
kannja atas kebon boenga itoe,
Kebon itoe ada amat indah
sekali, sedap dipandang mata,
ditoemboehi oleh boenga2 jang
tjantik dan haroem baoenja, se¬
dangkan boenga roos jang hi¬
doep disana sedang berkembang
an dan mengembangkan hawa
jang haroem lemboet, Pagaran
sekeliling kebon itoe dilipoeti
dan ditoemboehi oleh boenga2
roos terseboet,
Pada waktoe itoe maka hing
gaplah sepasang boeroeg darah
imerpatih sambil bergoetoe goe¬
toean, seakan akan mereka itoe
sama sama menerangkan pertjin


Kereta api jg pa¬
kai pakai pan¬
ster dari Checo
slovakia. Sedia
diperwatasan Su
deten Djerman
kata orang gan
bar diatas tidak
perloe dengan
keterangan lain
lagi, bagaimana
terboeroenja o¬
rang Tjesko mem¬
bikin persediaan
militair itoe


althans setidak tidaknja sama sa¬
ma menerangkan keketjiwaan ma¬
sing masing tentang sesoeatoe
peristiwa jang tidak me genai
mereka.
Dalam pada itoe hinggap poe¬
la se-ekor boeroeng kenari dari
alam sedar kepelata boemi, jang
soekar seraja bernjanjian mem
perdengarkan lagoe jang merdoe¬
Keadaan itoe menjenangkan
serta melipoer hatinja isteri Phi¬
lisoof terseboet.
Maka Philosoof itoe berkata
kembali pada isterinja jg sedang
terhajoe itoe.
„Lihatlah hati perempoean, da
ri barang jg tidak haroes mem¬
poenjai tempat dalam pikiran,
maka didjadikannja soeatoe soal
jg penting boeat mendjadi soea¬
toe boeah pikiran, Ingatlah pada
seekor boeroeng selindik sidada
merah itoe jg kamoe djoempahi
kemaren didjalan, betapa menga¬
linnja air matamoe“
Alangkah baiknja sekiranja ka¬
moe lajangkan pikiranmoe, goe¬
na memikirkan tentang nasibnja
beratoes2 kaoem perempoean
dan lelaki jg hidoep dengan mis¬
kin, istimewa setiap hari dan
waktoe haroes bergelombang da¬
lam laoetan kesakitan hidoep,
berdjoang dengan bahaja kelapa
ran.
Keadaan jg sedih itoe beloem
pernah menarik hatimoe, djangan
dikata oentoek mentjoetjoerkan
air matamoe,
Akan tetapi hanja kematian se¬
ekor boeroeng ketjil sahadja te¬
lah tjoekoep mendjadi soeatoe
alasan boeat kamoe kaoem pe¬
rempoean bersedih hati, hingga
bisa mentjoetjoerkan air mata
Isterinja melihat akannja de¬
ngan mata jang lindoek serta hi
tam gilang goemilang, seraja ber¬
kata dengan soeara jang lemah
lemboet.
„Oh, kasihan. Seekor boeroeng
jg tidak bersalah lagi ketjil poe¬
la. Sedih rasanja melihat terboe¬
djoer didjalan itoe, tidak seorang
poen jang akan meratap dan toe¬
toet bersedih melihat nasibaja
seekor boeroeng jang telah te¬
ang dan keras itoe toeroet disi
ari poela oleh tjahaja mata ha¬
ijg terang dan keras itoe toe¬
roet disinari poela oleh tjahata
inata hari jang terang benderang


itoe.


kan berbagai bagai pertanjaan
dan pendjawabannja, nistjaja ma¬
sing masing meoekoer dengan
pendapatannja.
Menoeroet physiologie kaoem
penganggoeran jang sebagaimana
soedah kita terangkan tadi, boe¬
at beremboek atau mendjadi ikoe
tan dalam organisatie masjarakat,
adalah soeatoe bahaja besar, se¬
bagai diketahoei badan jang se¬
hat didalam pengertian dan se¬
hat dalam boedi, karena dida
lam anggaran melimpahkan ke¬
wadjiban terhadap masjarakat
jalah jang dipersatoekan ja'ni
persatoean „moreel". Djadi
mereka mereka jang soedah kita
toetoerkan diatas, tidak dapat
dipergoenakan didalam pengatoe
ran masjarakat.


Kalau kita oekoer dengan dja¬
lannja masjarakat kaoem pengang
goeran jang seperti diatas, amat
tipis dapat kita pergoenakan ba¬
gi kemadjoean atau terpakai di
dalam doenia masjarakat.
Karena soedah njata nantinja,
segala mereka jang terseboet,
setelah dapat dibela kepentingan
hidoepnja sebagaimana jang di
inginnja, soeal soeal lain oemoea
manja keboedajaan Noesa dan
Bangsa, sama sekali tidak lagi
mendjadi boeah pertjakapannja
karena anareka soedah koenak
enakan dengan penghidoepannja
jang baroe. Djoega dimasa saat
jang terpenting oleh pergerakan
mereka mereka
bal
addi kawan, ka¬
telah tjoekoep me¬


riwajatkan, serta tjontoh tjontoh
jang diperdapat adakalanja ma¬
soeknja seseorang kedalam perge¬
rakan adalah setelah roesaknja
penghidoepannja, dan galibnja
terdjadi setelah hadjat hidoepnja
kembali dapat diperbaiki atau
ditolong, pergerakan sama sekal
disingkirkannja djaoeh,
Oleh sebab itoe, tjoekoeplah
rasanja penerangan kita diatas,
lain tidak bagi saudara sauda
ra jang berada didalam perbera
kan akan dapat sama sama memi¬
kirkannja,


Maka lantas Philosoof itoe me¬
njahoet serta menjamboeng per¬
kataan isterinja
Soenggoeh kasihan, tidak ber
salah, sedih dan perih hati meli
hat kematiannja seekor boeroeng
Itoe. Kalau benar begitoe, beta
pa besarnja kesedihan itoe, bila
melihat akan beberapa ratoesan
manoesia jang saban hari berte¬
riak karena kerap ran hingga mes
ti berpindah tempat dan doenia
jang fasa ini ke tempat jang ba¬
ka, sedangkan sementara itoe
doenia, tidak menaroeh perhati
annja akan masjalah jang menje¬
dihkan itoe, tatapan jang sapoe
ajoet sampai dari seorang jang
skelaparan?
Ada samboengan


Roemah penjantoeni
Anak Jatim bertem¬
pat di Djati Pa¬
dang, jg dioe¬
sahakan oleh
PG.A.I.
Gambar disebelah me¬
noendjoekkan Anak
Jatim jang menda
pat pondokan
dan pendidikan
Directeur Roemah Pe¬
njantoeni jaitoe,
e, Oemar, M. Alamsjah
ICliche B. Poestakal


Roemah Penjantoen Anak2


DJATI-PADANG
Atas oesaha Hootdbestuur P.
G.A,l, dengan pimpinannja almar
hoem toean Dr. H Abd Ahmad
soedah dapat didirikan seboeah
Roemah Jatim pada tanggal 9
Augustus 1930 dengan nama
ROEMAH PENJAN TOENI P. G.
A 1 bertempat di Djati Padang.
Roemah Penjantoeni ini diboe
ka dengan opisil pada 6 Dec.
1931 jang dihadiri oleh Gouver
neur v. Sumatra Barat setta toe¬
jan toean engkoe2, dari golong
an di kota Padang. Tetapi pene¬
rimaan anak jatim, baroe dapat
dilansoengkan pada 15 Agustus
1932 jang banjaknja moela moe¬
la 20 orang.
Kemoedian dari tahoen 1933-
1934 anak anak bertambah men¬
djadi 33 orang seteroesnja se¬
djak tahoen 1935 sampai seka¬
rang anak anak berdjoemlah 50
orang.
Pada moelanja oesaha amal
jatim ini dikerdjakan sendiri
olen Hoofdbestuur PGAl tetapi
kemoedian oesaha ini diserah
kan kepada satoe badan ja'ni.
Comite Amal Jatim, jang achir
Comite ini berobah mendjadi
P.O, Ladjnah Anak jatim PGAl
sampai sekarang. Sebagai voor¬
zitter 1 dari POLA Jatim ini
adalah e, Djohan B Besar dan
kemoedian berganti dengan e, B.
S Nazaroeddin, Fiscaal Griffier
tjang baroe pindah ke Tandjong
Balail.
Dalam P.D Ladjnah ini doe¬
doek berbagai2 golongan seper¬
ti BB, Goeroe, Saudagar, SSS
Particulier dan lain lain seperti
dibawah ini.
1 B.S Nazaroeddin Fiscaal
Grieffier baroe pindah voor
zitter.
2 Anas St M Boemi Opzich
ter SS Vice voorz,
3 Djohan B. Besar Toko mas
le Secretaris
4 St R. Intan Beheerder Toko
Batjaan 2e Secretaris
5 H M Taib Handelaar
Peu¬
ningmeester
6 H Kaharoedin id Commis
saris


Onderwijzer Gem Ambacht id
8 St Rezak Adj Commis
Res. Kantoor
id
9 H Sjarief Ganie Han
delaan
id
10 Hoesin Oetih Inwelier
id
li Bag Djamaloedin Kierk
Advocaat Mrev Haselen id
12 Roesad SS
id
13 M St R Moelia saudagar id
dan sebagai Directeur RP dari
tahoen 1934 sampai sekarang jai
toe e, Oemar Marah Alamsjah
demikian djoega sebeloem ini
soedah pernah djadi Direcieur
1 Almarhoem Dr. H Abd Ahmad,
2 H Kasim Bakri. 3 M. Kasim
Radjo mangkoeto, dan e, Moe¬
hammad.
Tambahan R. P. mempoenjai
Raad va Toezicht jang memberi
nasihat nasihat terdiri dari ee
jang dibawah ini.
1 Darwis Dt Madjo Lelo De
mang t/b
2 Roesad Dt Perpatih Baring
kok Seretaris M K Raad.
3 Dr. Sofjan Rassat Ind Arts.
4 Dr Akmam Part Arts
5 Soehoed Schoolopziener
6 Ahmad Rasad Hoofd der
Adabiah 2
7 Abdullah Onderwijzer Adabi
ah 
8. Raden Radio, H. Opzichter
id
9. Kamit
10. H Abdul Latif Handelaar
11. Turki Bag. Marah id
Segala ongkos2 oentoek keper¬
loean R.P. ini tjoema dioesaha
kan dengan djalan derma2 seper¬
ti derma tetap idonatie tjelengan2,
lijst2, djoega diterima barang2
tin Natural seperti beras, padi,
ikan kering, daging dll. tetapi
bantoean beroepa subsidie oemp.
dari Gemeente atau pemerintah
sekarang beloem diterima, mo¬
ga moga dibelakang hari.
Berhoeboeng dengan bantoean
bantoean terseboet tidak mentjoe¬
koepi terpaksa Pengoeroes menga¬
dakan Tournee keliling Minang
Kabau jang soedah dilakoekan
sedjak tahoen 1935. sehingga
hasil ini dapat menoetoep Be¬
grooting tiap tiap tahoen.
Pada pengabisan tahoen 1937
soedah dikeloearkan 14 orang
anak anak jang tidak jatim lagi
karena soedah hatig, begitoepoen
mereka soedan mendapat peker¬
djaan ditoko toko Werkplaats
S,S, bekerdja sendiri dan lain
lain. Demikian lagi boeat ganti
nja soedah diterima poela anak


anak jatim jbaroe banjaknja 14
orang sehingga sekarang tjoe¬
koep kembali 50 orang.
Tentang pendidikan anak anak
pada waktoe jang laloe beloem
dapat ditjoekoepkan bagaimana
moestinja, hanja sedjak tahoen
1936 setelah keoeangan Ladjnah
berangsoer angsoer baik, maka
pendidikan anak anak telah da¬
pat diatoer dengan, sekedarnja
teroetama rata rara mendapat se¬
kolah oemoem ditambah agama,
bila telah tammat sekolah rendah
sebagian soedah dapat disam
boeng kesekolah Ambacht, goe¬
roe, vak Agama dil.
Selain dari itoe Pengoeroes
beroesaha akan memberi pendi¬
dikan kerdja tangan (HANDEN
ARBEID- sehingga sekarang
telah didirikan seboeah Loods
tempat kerdja tangan terseboet.


Kalau tidak berhalangan dalam
tahoen 1938 ini akan segera di
langsoengkan pendidikan Han¬
penarbeidritoe,
Toedjoean dari handenarbeid
ini selain dari pada memberi
pendidikan kepada anak anak,
detapi lebih diharapkan nanti ha¬
sil barang2nja itoe akan dapat
lah hendaknja membantoe kasi
Ladjah Adjatim ini, Moedah
moedanan,
Diharapkan kepada toean toe¬
jan engkoe engkoe rangkajo rang
kajo jang bermaksoed
bantoean oentoek anak anak jatim
kita terseboet hendaklah berhoe¬
boeng dengan PO Ladjual
Anak Jatin PGAl, Padang atau
kepada Tjabang tjabang Ladjaan
seperti di Boekit Tinggi, Paja¬
combo, Solok, Sawah Loento,


7 Soewin R Pahlawan


APAKAH ARTINJA PEREM
POEAN
Als zusters verwachten wij
van U
als dochters verzoeken wij
van U
als moeders ei sen wij van U
Dat gij Uwe broeders tot een re
geling zult komen
Sdr poetri oemoemnja apakah
kewadjiban dan keinsjafan kaoem
poetri.
Berdiri dekat kaoem poetra,
membela dengan perdjoeangan
masjrakat hidoep baik dengan te¬
naga ataupoen dengan pikiran,
dan djoega dengan pekerdjaan
kamoe sehari2. Inilah jang ke¬
rap kali diabaikan oleh poetri,
meskipoen ia telah bersoeami.
Kebanjakan poetri jang telah
bersoeami, kalau soeaminja poe¬
lang dari kerdja, sebeloem dia
memberi makan atau melepaskan
lelah, ia telah mengatakan ini
dan itoe, jang menambahkan pi¬
kirannja berkatjaa balau. Itoe boe¬
kan meringan atau meringan atau
membela kaoem lelaki, tetapi me¬
nambah pikirannja dengan jang
ta' bergoena.
Pada hal seseorang poetri mes
ti memakai boedi jang haloes
perasaan jang tadjam, hati jang
lemah pengasih penjajang dari
sebab itoelah poela dinamakan
ia perempoean. Tiadakah tahoe
sdr sdr perkataan apa jang ter¬
selip padanja.
Marilah kita tjeraikan perkata
an itoe dan kita tjoba poela mem¬
fahamkannja dalam arti kata
etymologie. Jaitoe PER¬
EMPOE-AN. Semoeanja dianta
ra sdr2 mengerti perkataan Em
poe jaitoe djempol jang dise¬
boetkan orang disini.
Dan perkataan djempol itoe
semoeanja mengerti dan tahoe
bagaimana memakainnja, Tiap
orang jg pandai, dikatakan djem
pol. Djadi perkataan perem¬
poean, artinja njata sekali pa¬
da kita perdjempolan. Kalau
orang mengatakan djemdol ke¬
pada seseorang itoe berarti bah
wa orang itoe diatas tingkat jg
baik.
Akan disamboeng
HAK MEMILIH BAGI KAOEM
ISTERI
Masih diselidiki dengan
teliti oleh adviseur voor
desentralisatie
Soal memberi hak memilih
lactief kiesrecht) pada kaoem is
teri, jg sekarang soedah menda¬
pat passief kiesrecht ihak dipi
lih ternjata masih dipahamkan
dengan betoel oleh advi eur voor¬
decentralisatie sebeloem diambil
kepoetoesan pasti dalam oeroe
san.
Dapat ditoetoerkan oleh J. B.
bahwa sebeloem orang mengam


jg agak penting ini, orang akan
meminta advies lebih doeloe da
ri adviseur voor Oost-Aziatische
Zaken dan adviseur voor Indand
sche Zaken.
Biarpoen soal ini tidak perloe
dipoetoeskan dengan tjepat kare
na pemberian hak memilih itoe
baroe dapat diberikan pada pe¬
milihan badan perwakilan 4 ta¬
hoen lagi, jaitoe dalam tahoen
1942 toch orang beranggapan,
bahwa soal ini perloe mendapat
kepastian dalam tahoen ini djoe¬
ga.
Bagaimana nanti poetoesan jg
akan diberikan berdasar atas ha¬
sil penjelidikan itoe sekarang bo¬
leh dapat diberikan penoetoeran
apa2.
KOEWADJIBAN SOEAMI
ISTERI
Chotbah nj. Moesaleh pada
cursus Parindra.
Sdr pemimpin cursus dan ha
dirin separtai. Oentoek jg perta
ma kali kami berdiri dimoeka
sdr2 sekalian goena memenoehi
permintaan pengoeroes Parindra
jabang Soerabaja.
Sesoenggoehnja permintaan jg
kedoea kalinja. Adapoeng per¬
tama kali, ketika boelan Juni ka¬
mi telah diminta oleh sdraenj.
Soedirman dan ni Handoko goe¬
na memberi cursus pada boelan
Juli. Akan tetapi sajang kami ti¬
ada dapat memenoehi karena ber¬
halangan.
Terdorong dari perasaan ber¬
koeadjiban sebagai anggota Pa¬
rindra, maka pada malam ini ka¬
mi memberanikan diri oentoek
berbitjara dimoeka sdr sdr seka¬
lian sekalipoen kami boekan ach
li berchotbah atau berpedato. Se¬
benarnja anggota sebodoh kami
ini masih haroes menerima cur
sus dan nasehat dari saudara2
koe poeteri jg telah banjak mem¬
poenjai pemandangan, pengala
man dan kepandaian, dimana di¬
dalam kalangan Parindra tiada
koerang anggota sebagai ang ka¬
mi katakan toe.
Sdr2 jg terhormat, kami berdi
ri disini boekannja kami akan
memberi cursus kepada sdr2 boe¬
kan, kanja kami akan bertoekar
fikiran dengan sdr2 oentoek men¬
tjotjokkan pendapatan kami de¬
ngan pendapatan sdr2. Djadi apa
bila nanti ada pertanjaan dapat
diawaban jg koerang memoeas
kan, kami harap djanganlah me¬
nesal, karena pendapatan orang
satoe sama jg lain tiada tentoe
sama.
Adapoen soa Koeadjiban
Soeami Istri jg akan kamir
bitjarakan pada malam ini jalah
boekan soal jg lama, akan teta
pi dari pendapatan kami perlee
diketahoei oleh setiap kaoem pe¬
rempoean dan lelaki
Oentoek meme och
koead


ban sebagai anggota masjarakat
maka sebaiknjalah apabila soea¬
mi isteri itoe tiada senantiasa
bertentangan pendapatan atau
perselisihan, akan tetapi haroes
seia dan sekata agar segala apa
dapat dikerdjakan dengan moe¬
dah dan gembira
Goena mentjapai itoe maka ba¬
iklah masing masing fihak meme¬
noehi koeadjiban dan soeka me¬
lajani terhadap satoe sama lain.
Kaoem isteri haroes mengeta
hoei dan menetapi koeadjiban
sebagai isteri dan iboe sedjati,
jang tidak hanja berbakti kepa¬
da iboe Pertiwi jalah toeroet
memperbaiki keadaan masjara
kat dengan senantiasa mengingat
dasar serta sifat keperempoeanan
nja.
Orang telah mengetahoei, bah
wa pertjampoeran antara laki la¬
ki dan perempoean itoe boekan
nja sekarang sadja, akan tetapi
soedah semendjak dari Adam
dan Hawa dahoeloe kala, Makin
lama makin bertambah banjak
manoesia didalam doenia ini, di
sebabkan dari perkawinan anta
ra lakilaki dan perempoean, Demi nja dilapis lagi dengan jang se¬
kianlah maka tak dapat dioeng
kiri lagi, bahwa laki laki dan
isteri itoe wadjib berkawin, se¬
bab menoeroet pendapatan orang
jang berilmoe, njatalah pada
tiap tiap machloek jang bernja
wa itoe telah diadakan tjinta
atau kasih sajang oleh Toehan,
Maka teranglah kagi kita, bahwa
bersoeami atau beristeri itoe se¬
soeatoe dari kebiasaan alam, Da¬
tanglah kami sekarang pada oe¬
raian kami tentang koeadjiban


setiaan isteri itoe sesoenggoeh
nja tergantoeng atas kebidjaksa
naan soeami, Bilamana dia soea¬
mi jang memandang isterinja se¬
bagai sesoeatoe barang jang ia
dapat memperboeat sekehendak
hatinja, tentoe isteri laloe mera¬
sa, bahwa ia koerang dihargai
dan dari sendirinja ia koerang
menghargai djoega pada soeami
nja, akan betapi oleh karena
ia takoet, tidaklah kelihatan pa¬
da air moekanja, Djadi seakan
akan mendjadi seorang penipoe,
RECEPTEN


Gatean Macadoine
1Ons goela
1 ons mentega
1 telor
2 ons tepoeng
Goela, mentega, tepoeng dika
tjau mendjadi adanan, soedah
itoe masoekan tepoeng sedikit
sedikit sampai mendjadi adonan
jang kental, Adonan itoe didatan
kan didalam tjetakan seperdoea
dan diisi dengan
Isinja
1 sendok makan mentega
1 ons rozijnen
1 sendok thee kajoe manis
mangkok thee boeboek roti
1 blik gelei
1 pond appel
Appel ditjentjang mendjadi he¬
loes dan semoeanja diadoekan
mendjadi satoe. Soedah itoe di
masoekan dalam adonan, diatas
perdoea tadi
BOLOE KOEKOES
6 telor
2 mangkok goela
3
tepoeng terigoe
air dingin satoe tempat telor va
nille
Tepoeng dengan goela didje¬
moer dahoeloe, Teloer dengan
goela dipoekoel sampai kembang
dan soedah itoe masoekan te
poeng, air, vanille dan diadoek
sampai tjampoer dan teroes di
soeami terhadap isterinja seorang
koekoes. Apinja hendaklah besar
laki laki setelah beristeri dapat
soepaja bagoes kembangnja
lah diseboet „soeami" Seorang
Peringatan
soeami berkoeadjiban menang
goeng keselamatan dan kebaikan Tangan kalau soedah bekerdja
isterinja, mendidik sang isteri jang kasar, gosoklah dengan dje¬
soepaja mendjadi sahabatnja dan roek nipis, soepaja djangan ka¬
kawan hidoep jang sedjati, Ke sar roepanja


Tempat pemboeangan
Perantjis Cayenne
di Fransch
Cuyana
Telah dimatikan oleh
Pemerintahnegen itoe


TIAN SEMAIAN SEMARAN


Doeloe dajang Ratoe Inggeris
kemoedian mendjadi pe¬
moeka sosialisme


Tanggal 26 Juli jl gravin War
wick, jang doeloe terhitoeng da
jang paling tjantik dalam astana
radja inggeris Eduard VII tetapi
jang kemoediannja mendjadi pah
lawan gerakan boeroeh Inggeris
jang terkenal, meninggal doenia
da am oemoer 77 tahoen,
Lady Warwick berasal dari sa¬
toe familie bangsawan jang ber¬
haloean konservatiel, tatkala ia
beroemoer 15 tahoen ia satoe da
ri gadis gadis jang paling tjan
tik dikota Loudon sehingga pa¬
da waktoe itoe ia telah bisa
mempengaroehi politikcus Inge¬
ris jang tersehor, Disraeli,
Begitoe besar pengaroeh ga¬
dis itoe diatas Distaeli, sehing
ga si politikus jang koeasa itoe
hendak menikahkan dia dengan
poetera boengsoe dari Ratoe vier
toria, ialah prins Leopold,
Tetapi waktoe prins Leopold
dan gadis itoe bertemoe perta
ma kali, maka prins itoe mem¬
bawa kamerheernja, ialah Lord
Brooke,
Akibatnja, boekan prins Leo¬
pol melainkan Lord Brooka jang
nikah gadis itoe,
Pada mereka baroe nikah, me¬
reka hidoep dengan besar dan
penoeh plesiran sedang banjak
sekali wang jang diboroskan, me¬
reka biasa bergaoel dengan poete
ra mahkota Inggeris Prins van
Wales dan isrtinja
Setelah bapa Lord Brooks me¬
ninggal, mereka mendiami War
wick Castle sebagai graaf dan
gravin Warwick. Pada soeatoe
nari, gravin Warwick mengada
kan pesta besar dalam tempat
kediamannja jang baroe itoe, jg
dikoentji dengan keramaian ber¬
topeng gemaekerd bali.


Djangan digosok moekamoe de
ngan tangan dan saboen, soepa
ja ta kelihatan berlobang spone¬
ent tetapi dengan kain seperti
handoek
Kalau kamoe memeras kelapa,
djanganlah diboeang sampalahnja
tetapi gosok pada kakimoe soe¬
paja kakimoe tikak rengkah
Atau gosokkan kepeda lanta
moe, soepaja lantai itoe bertjaha
ja dan bersih
A
Soepaja moekamoe djangan meng¬
gereseng kena panas, gosok pa¬
bagi moekamoe dengan kem¬
jang masih keten boen


Waktoe itoe masa winter jang
amat dingin ditahoen 1895. Soe¬
rat soerat kabar Inggeris mem¬
beri verslag pandjang lebar dan
penoeh poedjian tentang pesta
bertopeng itoe. Tetapi sama sa¬
ma dengan poedjian poedjian
itoe, maka seorang socialis, Ro¬
bert Blatchford mengoemoemkan
toelisan jang menjerang sehebat
hebatnja perboeatan gravtu War
wick itoe, karena pesta itoe
memperlihatkan pemborosan jg
melewat batas sedang banjak
orang ada dalam kesoekaran
dan kemoelaratan.
Dalam toelisan itoe, antara la¬
in ada djoega di oemoemkan,
bahwa graven Warwick ada mema¬
bali satoe bontmantel beharga
kira 15 000 roepiah, jang diting
galkannja begitoe sadja dalam
kenderaannja zonder menjesali
kehilangan pakaian jangbegitoe
mahal itoe.
Setelah gravin Warwick mem¬
batja toelisan itoe, lantas ia be¬
rangkat ke London boeat mema¬
rahi sipenoelis Blachford. Sesam
painja diroemah Blatchford, me¬
letoeslah pertoekaran pikiran jg
hebat dan tadjam, Akibatnja ber¬
lawannan dengan jang diharap
kan gravin Warwick, dalam per¬
djalanannja kembali ke Warwick
Castle, gravin Warwick memikir
kan sekali lagi perkataan Blatch
ford tentang socialisme.
ltoelah permoelaan perobahan
pikiranja, jang achirnja mende
sak dia menerdjoenkan dirinja
kedalam gerakan kaoem boe¬
roeh.


Mengedjar reccord


Dengan kenderaan di
atas John Cobb seo
rang djoeroe patjoe
Inggeris jang terkenat
maoe mengedjar rec¬
cord doenja dalam
patjoean di Solt Lake
City
Badan auto diatas ter¬
bikin dari alminium.


Dengan lantas ia membestal paja bangsanja diperkenankan
boekoe boekoe tentang ekonomi masoek kedalam negerinja. Kare¬
dan socialisme.
na Japan masih sangat lemah
maka paksaan Amerika ini tidak
Setelah ia membatja boekoe
ditolaknja.
boekoe itoe, maka ia mendapat
Demikianlah, maka bangsa
kejakinan socialisme. Oleh sebab
gravin Warwick berani dan djoe Amerika laloe masoek disitoe,
soedah tentoe dengan membawa
djoer, maka kejakinannja ternja
dagangannja, sebab memang itoe
ta boekan sadja dalam pikiran
lah jang dimaksoedkan oleh Ame¬
nja, bahkan djoega dalam peker¬
rika.
djaannja, dengan segenap hati
Pada zaman itoe, jang mem¬
nja ia berdjoeaag oentoek socia
poenjai kekoeasaan di Japan, ia
lisme.
lah seorang orang Mikado, akan
Tetapi perobahan pikirannja
memoetoeskan djoega perhoe tetapi ini sebenarnja hanja nama
nja sadja, sebab kekoeasaan ta
boengannja dengan pergaoelan
kaoem bangsawan dan astana ra di jang memegang sebetoelnja
hoeloebalang2 jang dinamakan
dja. Radja Eduard VII djadi he¬
Shogoen.
gijoe marah, sehingga ia tak ma¬
Setelah orang asing moelai bo¬
oe lihat gravin We wick bagi.
Lady Warwick kerap kali ber leh masoek kenegeri Japan, hoe¬
pidatah dalam rapat2 socialis, loebalang2 terseboet taloe takoet,
kalau kalau nanti kekoeasaannja
dan dalam aksi pemilihan, ia se
djatoeh kepada tangan orang
laloe bekerdja dibarisan terkemoe
asing, maka kemoedian laloe me¬
ka, Tahoen 1932 ia dikandidat
megang kekoeasaan jang sesoeng
kan oleh partai Kaoem Boeroeh
dalam bahagian Warwick dan goehnja.


Leamington, Tetapi la dikalahi
oleh lawannja konservatief seo¬
rang moeda jang beroemoer 25
tahoen pada waktoe itoe...,
Anthony Eden.
Banjak dari kekajaan Lady


Pembitjara laloe membitjarakan
tentang pengharapan seorang Ja¬
pan pada negerinja. Orang ja
pan amat soeka berkorban kepa¬
da negerinja. Sebagai tjontoh da
pat diambil tatkala negeri Japan


Warwick diberinja kepada gerak hendak mentjoba torpedo jang
dapat di stuur oleh orang, hing
an kaoem boeroeh, roemahnja
selaloe terboeka bagi mereka jg ga arah jang ditoedjoenja dapat


ditentoekan, pemerintah meminta¬
seorang boeat melakoekan peker¬
djaan itoe, sedang jang meminta
ialah riboean bangsa Japan. Ber¬
beda sangat dengan orang Ame¬
Japan dan Tiengkok
rika, jang diminta oleh pemerin
tahnja oentoek mengambal torpe¬
Oleh t.Mr.lskag Tjokrohadisonrjo
do dalam laoetan jang beloem


bekerdja oentoek gerakan ka¬
oem boeroeh, Persindo


Pada koersoes oemoem Parin
dra Soerabaja, Mr. Isnak Tjokro
hadisoerjo soedah mengoeraikan
tentang Japan Tiongkok.


meletoes. Ketika pemerintah me¬
minta kepada rakjatnja, tiada se¬
orang jang soeka memadjoekan
diri.
Lain dari pada itoe, benar Ja
Pembitjara moela moela menge pan sesoedah dipaksa oleh Ame¬
moekakan keadaan Japan pada rika, memperkenankan orang
waktoe sebeloem tahoen 1853, asing masoek dengan dagangan
jaitoe sebeloem negeri Japan memanja kenegerinja, akan tetapi orang
beri izin kepada orang asing oen Japan laloe teroes meniroe per¬
loek masoek kedalam negerinja, boeatan perboeatan orang asing


Ketika itoe bangsa Japan masih
kelihatan terbelakang daripada
bangsa lainnja, teroetama bangsa
Barat, Tetapi pada tahoen di
tas Japan laloe dipaksa oleh
Amerika dengan Armadanja, soe¬


itoe, teroetama mesin mesin jang
dimasoekkan oleh merika.
Demikianlah, dalam sedikit
waktoe sadja, Japan dapat mem¬
boeat barang2 itoe sendiri, hing
ga tidak mementingkan boeaian


bangsa lain, sebab keperloeannja
tjoekoep dipenoehi oleh boeatanz
nja sendirit Malah lama kelama
an bangsa Japan dapat mereboet
pasar toear negerinja, hingga
mendjadi persaingan hebat dari
bangsa lain.
Dalam tahoen 1872, Japan boe¬
at pertama kalinja memboeat dja¬
an kereta api jaitoe dari Tokio
sampai di Yokohama. Dalam
tahoen 1892 pandjang djalan ke¬
reta api ini mendjadi 600 km da
lam tahoen 1900 mendjadi 4500
kin dan dalam tahoen 1904 soe¬
dah mendjadi 6000 km.
Pergoeroean disana djoega amat
pesat kemadjoeannja. Banjak se¬
kani roemah sekolah jang laloe
didirikan. Dari sekolah rendah
sampai sekolah tinggi.
Lebih djaoeh diterangkan oleh
pembitjara bahwa selain dari
kemadjoean jang didapat oleh
orang Japan terseboet poen djoe¬
ga djoemlah pendoedoeknja ber¬
tambah besar.
Bertambahnja djiwa amat pe¬
sat disana, hingga negeri Japan
roepanja soedah mendjadi terla
sempit boeat memberi tempat
kepada rakjatnja semoea.
Dari itoe Japan laloe mentjari
tempat dinegeri lain, beroesaha
oentoek memperbesar negerinja¬
IExpansiel.
pembitjara laloe mengemoeka
kan keadaan Tiongkok pada
waktoe sebeloem orang asing di
perkenankan masoek kedalam ne¬
geri djoega. Tiongkok adalah se¬
boeah negeri jang toea, jg ba¬
njak mempoenjai pendoedoek,
hingga ta' dapat dihitoeng, Sa¬
jang diantara pendoedoeknja
itoe ta' ada persatoean, sebab
jang dipentingkan hanja dirinja
sendiri, djadi berbeda sangat de
ngan orang Japan.
Pada tahoen 1516 Tiongkok
soedah memperkenankan orang
asing masoek kedalam negerinja,
djadi lebih doeloe daripada ne¬
geri Japan, Pertama kali jang ma¬
soek talah Bangsa Portoegis, ke¬
moedian gangsa Belanda, bang
sa Spanjol, bangsa Inggeris dan
bangsa Amerika.
JAPAN MEREBOET INDO
NESIA
Pendapatan orang Ame¬
rika,


 Anton de Haas, orang Ame
rika berasal dari Nederland, jg
mendjadi hoogleeraar dalam il
moe perdagangan dari Hervard
Universiteit, menoetoerkan da
lam lezingnja dimoeka Common
mealth Club di San Francisco
Japan pasti jang akan datang
akan mereboet Indonesia, kare.
ne dianggap sebagai keharoesan
lebih landjoet ia menoetoerkan
menoeroet China Weekly Re¬
view bahwa keperloean minjak
dari fihak Japan telah memba¬
jangkan timboelnja conflict jang
akan datang.


dhi, Kemal dan Stalin jg senen
tiasa terkemoeka dalam riwajah
bangsa dalam pergaoelan doe¬
nia, akan tetapi dalam pada itoe
ampir sama sekali tidak dapat
dipeladjari tentang Yamagata
dan Ito dari bangsa Japan, als
de opbouwer van Japan,


Prins Generaal Yamagata
Sesoenggoehnja pembangoen2
modern Japan itoe mesti mende
ritai bermatjam2 tjobaan dalam
penghidoepannja seperti djoega
pemimpin2 bangsa Tiongkok, In
dia, Turki, atau Russia itoe.
Walaupoen bangsa Japan itoe
ada soeatoe bangsa jg terkemoe¬
ka dan mempoenjai kemadjoean
sendirinja, akan tetapi pemim
pin pemimpin negeri itoe sebal
gimana telah dioeraikan diatas,
koerang hanja diketahoei oleh doe¬
nial oearan namanja Admiraa
Togo, seperti djoega namanja
Dewey dalam sedjarah Ameri
ka.
Begit elah dalam sedjarah ke¬
bangoenan bangsa Japan itoe
ada soeatoe kedjadian jg sangat
mekagoemkan sekali berhoeboeng
dengan lahirnja doea anak moe¬
da diantara feodaal japan koeno
jg senentiasa diangkat serta dia
noegerahi dengan pangkatnja prin¬
sen.
Keangkatan terseboet menam
bah soemaraknja sedjarah bang
sa Japan dalam kekoeasaan doe¬
nia jg serba modern ini.
Alkisah.


Balon 2 lestric jang
di atas terbang berta
li 2 bergantoeng pa¬
da kawat jg mengan
doeng stroom lestric
zond er ada orang jg
mengemoedikannja ia
lah sebagai rantai les
trik mendjaring kapa
kapal terbapg jan
datang menjerang
Alat ini adalah soea
toe alat spelindoengan
dari oedara di Inggris


Prins itoe
1TO seorang anak moeda jg
tjerdik dan pandei membangoen
kan politieke sfructuur Japan.
YAMAGATA jg gagah dan
berani itoe mendjalankan mesin¬
militair Japan
S
edah tentoe disamping jang
ked ea ini adalagi, beberapa
anan anak moeda jg toeroet ber¬
giat oentoek membangoenkan
matanja bangsa! Japan itoe agar
dapat melahirkan kepoelauan
Azia itoe sebagi soeatoe kekoea
saan jg koeat dalam doenia ini
jg senentiasa tampil kemoeka se¬
bagi staatslieden jg serba moe¬
da poela.
Soepaja dapat diketahoei de
ngan terang ada baiknja djoega
kita disini menerangkan nama na¬
ma jang terkemoe ka itoe jang
senantiasa hingga kini teroes di
poedja2 oleh seloeroeh bangsa
Japan oemoemnja terseboet Kido¬
Okubo dan Saigo de Groote jang
menjoesoen barisan kaoem miti
tain
Sebagi diplomaten dan politi¬
cus jang terkenal jaitoe, ltagaki¬
Inouye- Saigo Goto Okuma Si¬
onji Matsukata dan lain lain nja.
Akan tetapi diantara jang seba¬
njaknja itoe maka ito dan Ya
magata lah jang terkemoeka sen¬
diri mengambil pimpinan dalam
tangannja.
Kedoea doeanja ito dan Yama
gata dilahirkan oleh familie ke¬
banjakan sadja, lapisan jang ren¬
dah dari kaoem samoerai, dan
oleh karena itoe kedoea2nja se¬
djak moedanja terpaksa mesti
membanting toelangnja oentoek
penghidoepan masing2 bahkan
adakalanja memboedak pada
orang2 jang mampoe dan harta
wan.
Dalam pada itoe maka Yama
gata tetap bergerak oentoek
menghapoeskan pengabdian ter¬
hadap kaoem aristokraten itoe
agar dapat membangoenkan ka¬
oem militair modern jang menoe¬
roeti zamannja sedangkan ito jang
memperoleh pendidikan dan per¬
bagai2 pengalaman diloear nege¬
ri oentoek menghoeboengkan ja
pan dengan negeri asing, kelak
terkemoeka sebagi Bapak da¬
ri demokrasi Japan.
Kedoea doeanja Yamagata dan
Ito dilahirkan oleh familie jang
bersama2 mendapat kenaikan
dan kemadjoean dalam masjara
kat besanjar,
Sebeloem kedoea doeanja me¬
ningkat tingkatan jg tinggi, ma¬
ka kedoea doeanja, boeat perta¬
ma kali bekerdja bersama sama
dengan kaoem missie Joshua
dan Caleb agar dapat mempe¬
ladjari serta menjelidiki dengan
()
teliti kekoeasaannja kaoem
daal bangsanja sendiri
Ada samboen


Pembangoena alia
Disoesoen oleh
„PERKIUS“
Barangkali tidak banjak dike
tahoei oleh doenia siapa jg se¬
benarnja pembangoen Japan itoe
meskipoen Japan diwaktoe kini
ada soeatoe bangsa jang terkoe
at serta mengemparkan doenia
dengan pelbagei2 kemadjoean
g diperboeatnja.
Tidak sadja dalam doenia in
dustrie dan manufactuur, bahkaa
techniek dan lain2, marine dan
leger seperti di Europa jg diper
koeat oleh beberapa materialen
telah berdiri poela di Japan
Banjak diantara kita disini ha¬
nja tahoe Japan sebagi soeatoe
negeri jang koeat dan soeatoe
negeri Timoer jang mempoenjai
kemadjoean a la Barat, bahkan
di Amerika dan Europa sekali
poen djarang diketahoei djoega
siapa jang sebenarnja pemba¬
ngoen2 dan pemimpin bangsa Ja¬
pan itoe hingga meningkat pada
lapang kemadjoean dan modern
sekarang ini,
Hanja nama2 pembangoen2
dan pemimpin2 bangsa Azia jg
selaloe diseboet2 dibibir bangsa
Ameriaa dan Europa itoe, tjoe
ma seperti Sun Yat Sen, Gan


Tiga Panglima perang dilajar Orion Theater


NEUAN GEEKHANA
Handel en kramerijen
Pasar Djawa — Padang
Sedia roepa roepa kemedja dit
Harga menjenangkan.
Menanti dengan hormat


A


A


BARANG BAROE AKAN KE
INDONESIA
Chemische Indus¬
trie
Rentjana daripada wereld-con
cers oentoek mengadakan chemi
sche Industrie ditanah ini, masih
didalam peladjaran,
Roepanja masih banjak poela
kepentingan kepentingan jang ha¬
roes diingat, hingga oentoek
mengoendjoekkan renrjana itoe
haroes menoenggoe beberapa
tempo liwat doeloe, Malah penga¬
laman mengoendjoekkan bahwa
oentoek hal jang demikian, ha
roes ada dasar kapitaal jang ba¬
njak benar,
Ringkas kata, soal ini masih
dipeladjari di Europa, tetapi se¬
beloem sesoeatoe poetoesan da
pat ditetapkan, demikian kata
JB haroeslah lebih doeloe disoe
soen soeatoe commissie, jang
akan mengoendjoengi Indonesia,
Dengan itoe adalah dimaksoed,
soepaja tempat tempat jang ter¬
sangkoet di Indonesia ini, dapat
diperiksa dengan seksama, sam
pal dimana djaoeh ada kemoeng¬
kinan boeat mendirikan Industrie
terseboet diatas,
Pemeriksaan sementara, telah
dilangsoengkan,
VAAS TIONGKOK DARI 3300
TAHOEN JANG LAMPAU
Di „Art Institute" ikunst insti
tuut di Chicagot baroe ini telah
mempertoendjoekkan satoe vaas
tembaga jang berasal dari Tiong
kok dan terboeat pada masa 33:
00 tahoen jang lampau.
Ada diterangkan, kira2 1400 ta
hoen sebeloem tarich Masehi, se¬


orang bangsa Tio ghoa jg ting
gal dikota Anyang telah menoe¬
toep mata. Anak dan tjoetjoenja
laloe memanggil ahli2 tembaga¬
jang pandai oentoek memboeat
satoe vaas jang bagoes sebagai
peringatan dari bapa dan nenek
mereka itoe.
Toekang toekang pada zaman
itoe mesti melakoekan pekerdja
annja dengan mempergoenakan
perkakas perkakas jg masih ka
sar, tetapi mereka achirnja telah
dapat mendjelmakan hasil peker¬
djaan jg haloes dan indah.
Sesoedah vaas itoe selesai di
kerdjakan, laloe diisi dengan be¬
ras, soepaja hio jang dipasang
dapat dipatjakkan didalamnja
Vaas ini ditaroeh didalam koe¬
boeran didepan peti majat bang
sawan itoe. Tiga poeloeh tiga
abad lamanja vaas itoe terpen¬
dam disitoe. Kota Anyang poen
telah mendjadi iboe kota dari ke¬
radjaan Shang yin jg amat ber¬
pengaroeh
Lima tahoen jang lampau, di
bekas sisa sisa kota itoe telah
dilakoekan orang penggalian. Apa
kah penggalian ini telah dilakoe
kan dengan tjara kebetoelan
oleh orang orang tani ditempat
itoe ataupoen soedah diniat le¬
bih dahoelae, tidak diketahoei,
tetapi ketika itoe telah didjoem
pai vaas terseboet jg segera di
beli oleh seorang hartawan dari
merek, Berhoeboeng dengan pe¬
rang Japan dan Tiongkok, seka
rang hartawan itoe telah men¬
djoeal vaas koeno itoe pada ins
tituut jang terseboet diatas
0—0


PROPAGANDIST TIONGHOA
ISLAM DI PALEMBANG
Telah tiba di Palembang t.
Yap A Siong Ketoea dari Pesa¬
toean Islam Tionghoa [PIT Te¬
bing Tinggi Deli.
Kedatangan beliau kekota itoe
boekan officieel atas nama PIT
hanja sebagai seorang propagan
dist Islam Tionghoa jang ber¬
maksoed oentoek berkeliling Sin
matra dan Djawa goena mendja
lankan propaganda Islam teroeta
ma dalam kalangan Tionghoa,
toelis P. Sel.
Beliau telah mengadakan ra¬
pat propaganda diberbagai2 tem¬
pat, moelal dari Atjeh sampai
ke Sumatra Barat, dan dimana
sadja beliau bertaswir telah da
pat menarik beberapa orang
bangsanja kedalam islam.
Didaerah Palembang beliau te
lah mengadakan propaganda di
Loeboeklingau. Tjoeroep, Ben¬
koelen, Kepahiang, Pagar Alam,
Lahat, Tandjoeng Enim dan Moe¬
ara Enim.
Di Loeboeklinggau telah ber¬
oentoeng dapat menarik 11 orang
Tionghoa masoek Islam, sedang
di Boekit Tinggi boekan sadja
bangsa Tionghoa malah ada se¬
orang Europa jang telah masoek
Islam ditangan beliau.
Beliau di Palembang boeat
sementara tinggal dihotel Cen
trum 16 Ilir. Menoeroet keterang
annja pada kita, setelah menga¬
dakan beberapa propaganda be¬
liau akan teroes ke Djawa via
Lampoeng.
Sebagai pernah dikabarkan


poen beliau menerangkan poela
bahwa t AR Lim Kie Tji ke¬
toea Hoofd Bestuur PIT akan
datang poela ke Palembang di¬
hoelan September jang akan da¬
tang.
Kita do'akan moga moga tjita
tjitanja jang loehoer itoe disam
paikan Allah.
-O-
TARIEF KENDERAAN DI ME
KAH DINAIKAN
Menoeroet kabar jang diteri
ma oleh Adviseur voor lai Za
ken dari Konsol Belanda di Djed
dah, tarief kenderaan bagi dje¬
maah hadji tahoen 1357 dinaik
kan sedikit.
Adapoen kenderaan jang bia
sa dipakai djemalah hadji itoe
oentoek autobus dan touring au
to Tahoen jang laloe sewa oen
ta jang haroes dibajar tiap tiap
orang 14 paoen sewa autobus 16
paoen 4 real 11 setengah goersia
dan sewa touring auto 22 paoen
4 real 11setengah goersja akan
tetapi dalam moesim jang akan
datang ini sewa oenta bagi tiap
tiap orang 14 paoen 13 setengah
sewa autobus 17 paoen 14 real
II setengah goersje dan sewa tou
ring auto 24 paoen 9 real 11 se¬
tengah goersia
Lain dari pada itoe dikabar
kan djoega oleh Konso itoe bah
wa dalam moesim jang akan da¬
tang ini anak anak jang beroe¬
moer di atas 4 tahoen dikena
kan separoeh tarief. Dalam ta¬
hoen jang laloe jang dikenakan
separoh tarief itoe ialah anak
anak jang telah beroemoer dia
tas 5 tahoen sampai 10 tahoea
sebabnja maka tarief itoe dina
kan kerena Goebernemen Arab
Saoedi mengira takan sebanjak
tahoen jang laloe itoe orang da¬
tang naik hadji dimoesim jang
akan datang ini.
Moeda moedahan kabar jang
penting ini diperhatikan oleh
sekalian orang jang hendak marik
hadji,


DOENIAFILM


Kebiasaan jang menjoesah¬
kan bintang Film


Soeatoe kebiasaan jang se¬
makin hari bertambah hebat men¬
djalarnja dewasa ini, jalah per¬
kara memintai tanda tangan bin¬
tang bintang film laki laki dan
perempoean, Semasa dahoeloe
hari permintaan tanda tangan
itoe baroe satoe doea sadja di
lakoekan tidaklah demikian me¬
njoesahkan benar, tetapi ketika
ini perkara itoe dipandang seba¬
gai piristiwa jang menerbitkan
kekesalan bintang bintang film
itoe ditjatat adresnja kemoedian
bekerdjalah pihak lain jang se¬
ngadja mendatangi mereka itoe
oentoek memintai tanda tangan
oentoek memintak tanda tanga
oentoek berbagai bagai keper¬
loean. Ttap tiap peroesahaan au
tobus mempoenjai speciaal chauf
feur jang dengan pembajaran
pantas, dengan segera soeka
membawakan orang asing atau
pelantjongan keroemah roemah
bintang film, Biasanja kalau au
to jang demikian sampai beroen
toeng mempertemoekan tamoe
tadi dengan bintang film jang
dikehendakinja, maka sichauf
feur mendapat lagi pembataran
extra kira kira lima dollar. De
ngan begitoe tidak mengheran
kan, manakala chauffeur di
Hollywood dengan sendirinja be¬
kerdja keras menarik perhatian
orang orang asing jang datang
kesana soepaja mendatangi bin¬
tang film.


roen kebawah, dimana baroe sa¬
dja ia memboeka pintoe telah di
keroeboengi oleh pertanjaan ini
itoe dari orang2 jang gila film
hingga maoe tak maoe terpaksa
djoega ia meladeni kedatangan
tamoe jg „tidak dipanggil" itoe.
Ketika auto akan berangkat lagi
Dick Powell dapat satoe kaart


bertanja, terpaksa
satoe djam masoek kerdja, sebab
akan menghindan
diri tidak
ada djalan, kare¬
dikeliling
orang banjak, ing
orang itoe
meminta tanda tang
rangan.
Kay Francis men¬
ami hal jg
lebih gila lagi. Soeatoe hari ia
seekor koera2 piaraan dan dimin
ta soepaja Kay Francis soeka me¬
loekis tanda tangannja diatas
inggoeng binatang kesajangan


terlambat mereka itoe jg tidak dapat, bia


sanja terdjadilah boycot tidak
soeka melihat gambar jang hoofd
rolnja dipegang oleh acteur jg
pemarah itoe. Boekan sadja tan
dan kete da langan, tetapi dasi dan paka
ian bintang2 film poen digemari
orang poela. Marlene Carol be¬
loem selang lama ini soedah di
kedatangan seorang jg membawa datangi orang jang meminta tan
da mata „lengan badjoe“ jg ia
pakai. Dan ketika permintaan gi
la gila itoe ditolak dengan keras
laloe diloear doegaan Marlene,


Dick Powell ketika sedang
asjik bekerdja beberapa malam
teroes meneroes oentoek meram¬
poengkan satoe film baroe jang
kotjak, sekali pagi soedah dike
djoetkan oleh boenji auto jg ti
dak berhenti hentinja dimoeka
pintoe roemahnja. Dengan paka
ian pagi, ia terpaksa djoega toe¬


jg meminta terima kasih banjak
atas bantoeannja, dari sichauffeur.
Charles Boyer ketika akan be¬
rangkat ke studio dengan tjepat
ditengah djalan poen soedah di
boeat soesah oleh koempoelan
penggemar film seroepa itoe.
Oentoek memberikan keterangan
sebagai pemenoehi mereka jang


itoe. Ketika Kay menolak per¬
mintaan itoe, maka terbitlah di
sana perbantahan jg sengit anta
ra kedoea belah pihaknja.
Meminta tanda tangan itoe ada
lah pekerdjaan jg setengah pak
sa, jg didasarkan oleh masing2
pemintanja kepada keadaan, bah
wa ia sebagai penggemar film
tidak pertjoema mengoendjoengi
bioscoop. Kalau ada keinginan


sebagian tangan badjoenja soe¬
dah diranggoetkan sampai kojak
dan dibawa pergi. Mala Barba
ra Stanwijck poen pernah men¬
dapat loeka ditangannja karena
permintaan sedemikian.
Lain dari itoe bintang2 film
biasa dimintai orang soepaja doe¬
doek sebagai jury dalam bebera¬
pa kedjadian. Permintaan mana
sangat soekar sekali akan diban


Yohn Boles dalam Redheads on Parade satoe revue film ja
paling besar di Rex Theater


8


KEDOEDOEKAN GOUVENEUR
Dilhat dari mata pe¬
merintah.
Pemerintah djoega menganggap
bahwa djabatan gouverneur itoe
tidak boleh disamakan sebagai
djabatan resident dari satoe da¬
erah jang loeas, Seperti jg djoe
ga soedah diseboetkan dalam
rentjana djawaban jang menjang
koet dengan oeroesan begrooting
BB. Karena persamaan itoe tidak
akan tjotjok dg maksoed menga¬
dakan perobahan bestuur di ta¬
nah seberang. Tapi haroes dise
boetkan djoega bahwa dengan
adanja djabatan gouverneur, toch
resident2 boleh dikatakan tidak
dikoerangi kekoeasaannja sebagai
kepala dari besruur gewest.
Tapi disebelah ini djoega dja
batan gouverneur itoe boeat di
tanah seberang tidak haroes diang
gap sebagai djabatan gouverneur
generaal terhadap pada seloeroeh
Indonesia, hal mana memang
djoega tidak dimasoekkan oleh
perobahan bestuur itoe serta le¬
bih djaoeh anggapan begitoe
poen akan bertentangan dengan
staatsrecht jang ada, Tapi orang
hendak berdaja soepaja sebera¬
pa moengkin hak2 pemerintah
dan badan badan pemerintah cen¬
traal diserahkan pada gouverneur.
MALOEMAT PERHIMPOENAN
PENDIDIKAN NASIONAL
INDONESIA IP.N.I.I.
Berhoeboeng dengan penang
kapan pengoeroes Pimpinan Oe¬
moem PNI dan verantwoordelijk
Redacteur madjallah PNI „Kedau
latan Ra'jat" jang hingga seka¬
rang dalam tahanan proventief
Hoofdbureau van politie Soera
baja dan beloem dimerdekakan,
Sebab itoe soedah pada waktoe
nja POPNI berganti, maka oen¬
toek memoedahkan segala oeroe
san jang berhoeboeng dan menge¬
nai organisatie PNI bahwa jang
mewakili POPNI goena sementa
ra waktoe jalah saudara Soero¬
djo Reksohamidjojo. Seloeroeh
tjabang tjabang PNI harap menge¬
tahoei, teroetama ra'jat Indonesia
tah, soepaja djangan sampai me¬
roegikan peroesahaan film ditem
pat ia bekerdja.
Sekalian hal ini kebanjakan
terdjadi di Amerika. Orang bo¬
leh mempahamkan bahwa bang
sa Amerika terhitoeng masoek
oemmat jang peramah dan riang
gembira, akan tetapi walau ba¬
gaimana djoega perboeatan ter¬
hadap menghormati bintang2
film itoe memang koerang menje¬
dapkan bagi pihak jang didata
ngi sebab kadangkali menghala
ngi bagi pekerdjaan mereka jg
lebih penting.


choesoesnja, Demikian djoega
adres POPNI dan madjallah
PNI „Kedaulatan Ra'jat" dipindah
kan ke Rangkah gang 1 roemah
nemer 57. Wakil ketoea PNI (tja
bang Soerabaja goena sementara
waktoe jalah saudara Soepandhan
dan adres secretariaat tetap di
Kedoeng Klinter gang 3 roemah
nomor 5, p/a Adjid Adimarsomo,
Selain dari pada itoe, pada
hari Selasa tanggal 2 Augustus
1938, PNI tjabang Soerabaja di
wakili oleh ketoea perhimpoenan
telah datang di Hoofdburean van
politie bagoan PID Soerabaja,
menandakan apa jang mendjadi
di alasan Sdr. Soepiman ketoe
Pimpinan Oemoem, Sdr. Barnawy
Latief verantwoordelijk Redacteur
madjallah PNI „Kedaulatan Ra'
jat" dan saudara T A Moerad,
Bambang Shindoe anggauta PNI
tjabang Jacarta sampai sekarang
beloem di merdekan. PID men¬
djawab, berhoeboeng peperiksaan
terhadap saudara Soepiman cs
jang terseboet diatas beloem se¬
lesai, P10) beloem dapat membe¬
rikan keterangan dan PID menga¬
koei, kau saudara Soepiman es
telah di proventief di Hoofdbu¬
reau van polide Soerabaja. Ten¬
tang keadaan kesehatannja da¬
lam kesedjatera'an ta' mengetje
wakan dan seperti biasanja, se¬
olah olah wereka tidak merasai
dalam does hitam.
Soerabaja tg 1 Augustus 1938.


ini boleh djadi dilakoekan seba¬
gian sadja, tetapi boleh djadi
djoega seloeroehnja.
Pemindahan ini katanja akan
dilakokan berhoeboeng dengan
banjaknja pengadoean dari pen¬
doedoek kota Bandoeng terha
dap ganggoean jang dialami oleh
soeara raoengan pesawat ter
bang,
Sedjak beberapa lama pembe¬
sar militair berdaja mentjari jang
tjotjok oentoek loear kota Ban¬
doeng tidak mendapat ganggoe
an hebat dari taoengan pesa
wet terbang. Tapi daja oepaja
itoe tidak berhasil hingga orang
laloe mempertimbangkan voor
stel itoe,
Pemindahan ini djika kedjadi
an dilakoekan dengan terpaksa,
karena pembesar militair meng
nganggap dengan pemindahar
dari LA dan vliegschool djad
koerang, sedang contract itoe
perloe dilakoekan sangat rapat
selain dari begitoe pemindahan
itoe memintak ongkos jang be¬
sar, karena di Malang perloe di
dirikan hanggar dan roemah roe¬
mah keperloean vliegscool itoe
Kabarnja djoemlah oeang keper
loean ditaksir ada ½ millioen
roepiah,
Ongkos jang besar ini dan ber¬
bagai bagai kesoekaran jang di
alaminja boleh djadi dapat me¬
ngoerang niatan pemindahan ke¬


Malang itoe dan pembesar mi¬
litair tjoba mentjari tempat lagi
didekat kota Bandoeng sa da.
KOLONISATIE ORANG DJAWA
Systeem mengadakan bi¬
bit memberi harapan
Dari Batavia diwartakan bah
wa telah dioemoe akan rentjana
djawaban berhoeboeng dengan
rentjana begrooting BB dalam
djawaban itoe di antara lain lain
ada diseboetkan bahwa politiek
kolonisatie pendoedoek Indone
sia akan ditoedjoekan pada pe¬
ngeloeasan penerima pendoe¬
doek baroe di tanah seberang
dengan djalan mengadakan bij¬
bit sebanjak moengkin.
Sisteem mengakan bibit mem¬
beri harapan besar dan 1 bih
bergoena dari eempamanja pe¬
ngiriman 100.000 djiwa kasatoe
bilangan jaag soedah terlaloe pa¬
dat oentoek dapat menerima ki¬
riman pendoedoek baroe, Sam
pai di mana pertjobaan ini da
pat berhasil tergantoeng dari ba¬
njaknja daerah jang didapati di
tanah seberang dan jang didoe
ga tjotjok boeat didjadikan kolo
nisatie. Pengoesoetan dalam hat
ini sekarang masih dilakoekan
Pasal soal perobahan ada
d
seboetkan, bahwa persediaan
oentoek pendirian badan bada
jang memberi advies di gewest
baroe itoe akan dilakoekan
2
jjepat moengkin.


LA DIPINDAHKAN KE
MALANG?.
Malang hendak didjadikan
poesat pendidikan djoe¬
roe terbang militair.
Dari Bandoeng Aid mewarta
kan bahwa pembesar militair se¬
karang sedang menimbang ren¬
tjana voorstel oentoek memin¬
dahkan vlieg school dan pendidi
kan militair observer dari Ban¬
doeng ke Malang. Pemindahan


PEMBOENOEHAN JANG AMAT
KEDJAM
Setelah ditjentjang haloes2,
darahnja diminoem.
Sipemboenoeh dihoekoem
20 tahoen pendjara.
Pada malam Minggoe tanggal
31 Juli 1938 di Malang Sculeu
ma' ond. afdeeling Idi telah ter
djadi soeatoe pemboenoehan jg
amat kedjam, ngeri dan meng¬
gemparkan, setelah sikorban di
tjentjang haloes2 darahnja laloe
diminoem.
Tentang kedjadian jg dahsjat
itoe dapat kita toetoerkan seba¬
gai dibawah ini.
Pada beberapa masa jg silam
sipemboenoeh bernama Adam
tinggal menompang dan makan
diroemah Moeda Djeleukat, jang
mendjadi korban. Pada soeatoe
hari Adam dapat mendengar sa¬
toe kabar jg tidak menjedapkan
telinga dan mengatjaukan piki
rannja. Kabarnja ia ditoedoeh te¬
lah main perlip perlipan dengan
isteri dari Moeda Djeuleukat,
Mendengar toedoehan jg memang
tidak sepatoetnja itoe, sedang ia
dalam hal ini tidak mengerdja
kannja, hatinja mendjadi panas
dan api kemarahan moelai tim¬
boel. Sedjak dimasa itoe 17 ha¬
ri sebeloem kedjadian pemboe¬
noehan Adam telah mengasah
parangnja sampai tadjam benar
itadjam peuroeh agapouh, Atjehp
dan setiap malam diasapkannja
dengan kamenjan enz.
Sehari sebeloem itoe ia telah
makan 7 goempal tanah liat. Apa
maksoednja, tidak diketahoei Bo¬
leh djadi niatnja soepaja hatinja
keras dan tetap pada toedjoean
nja.
Tjara pemboenoehan dila
koekan,
Setelah niatannja tetap, maka
pada malam Minggoe terseboet
Adam dengan moeka jang me¬
rah padam laloe masoek keka¬
mar Moeda jang kebetoelan se¬
dang njenjak tidoer seorang diri
nja, Dengan tiada pikir pandjang
parang jang ada ditangannja la¬
loe dilajangkannja kebadan Moe¬
da dan ditetakkan beberapa ka¬
li sehingga tikar tempat tidoer
telah digenangi darah jang amat
banjak
Melihat sikorban tidak dapat


TAMAN
ALAM SOESTERA
Tengah diri doedoek termenoeng
sebatang kara dipeta malang,
Mengalana beta menjedar oen
toeng
menindjau tasik sepantoen
malang


bergerak lagi, iapoen keloear hen
dak pergi ke.,, tetapi dalam
pemandangannja jang masih ber¬
koenang koenang ia sebagai me¬
lihat sikorban telah bangoen
dan mengedjarnja dari belakang
boeat mengambil pembalasan
dengan segera ia kembali moen¬
doer dan mendjoempai sikorban
masih tergoeling, laloe ditjen
tjangnja lagi beberapa kali, hing
ga si korban hantjoer seloeroeh
anngota badannja, menjebabkan
djiwanja melajang diwaktoe itoe
djoega,
Setelah itoe baroelah sipem
boenoeh berlaloe dan pergi ke¬
roemah Peutoea ikepala kam
poengi sedang isteri toean roe¬
mah jang ketika itoe ada diroe
mah itoe tetapi ,,, tidak bera¬
ni memberi pertolongan terpak
sa diam dan bersemboenji, ke¬
moedian ia merawoeng rawoeng
meminta pertolongan, Setiba di
roemah Peutoea sipemboenoeh
mamberi keterangan jang ia te
lah melakoekan pemboenoehan
dan diharap soepaja ia dibawa
kekantoor Matang Seuleuma.
Karena Peutoea takoet pada
nja lantaran parang jang masih
berloemoeran darah, pentoea
itoe laloe mentjoba meminta pa¬
rang, tetapi dapat djawaban, ti¬
dak boleh, dan kalau kamoe
minta djiwamoe akan koehabis
kan
Dalam berdjalan kekantoor
Landschap disini, disitoelah si¬
pemboenoeh menjapoe parang
jang masih berloemoeran darah
seraja ia minoem sekali
Setelah diadakan pemeriksaan
lebih landjoet oleh jang berwa¬
djib dan dibikin proces verbaal
Adam laloe dikirimkan kealdi,
sedang majat sikorban diizinkan
boeat dikoeboerkan.
Dihoekoem 20 tahoen
pendjara
Pada hari Raboe tanggal 23 Au
gustus jang laloe ini Moesafat
ldi telah bersidang boeat memoe¬
toeskan (mengadili perkara ini
Setelah diadakan pemeriksa
an kembali demikian poen dide
ngar keterangan asaksi2 Adam
laloe dihoekoem 20, tahoen pen¬
djara ketika diperiksa Adam me¬
ngakoei kesalagannja, Corr PAD


SOEKMA
Soekmakoe memilih intan per¬
mata
jang bertaboeran ditaman soestera
Koe gobah berdoeri djadi mah
kota
goena bingkisan bagi Negara,
Seroean kepada generasi moeda


WET PERLINDOENGAN
ANAK ANAK
difa
Rentjana jg
hamkan
Dalam masa jg achir ini baik
di Nederland maoepoen di Indo
nesia terdapat aliran2 boeat me¬
ngobah peratoeran2 Burgerlijk
Wetboek, karena wet itoe tidak
memberi perlindoengan tjoekoep
pada anak anak,
Pemerintah soedah mendirika
satoe Commissie oentoe mem
hamkan dan mentjari djalan se¬
tjara bagaimana wet wet itoe
haroes dioesah, jaitoe Commissie
tot de herziening van de Kinder
wetgeving, de bedelarij en de
landlooperijf,
Sekarang ini menoeroet wet
Belanda maka anak anak „ha¬
ram" jaitoe anak anak terlahir
diloear perkawinan jg sah tidak
mempoenjai hak sama sekali dji
ka mereka itoe tidak diakoei se¬
bagai anak oleh bapanja terken¬
nen),
Anak njai2 atau piaraan, tidak
mendapat perlindoengan dari
wet tidak boleh djadi achli wa¬
ris dan tidak berhak oentoek me¬
nerima toendjangan atau nafkah
dari padanja,
Maka soal inilah jg sedang di
fahamkan maoe diobah soepaja
anak anak itoe toch mendapat
hak menoeroet weta sekalipoen
mereka dilahirkan diloear perka¬
winan,


Sekarang JB mendapat kabar
lebih djaoeh bahwa selain dari
soal njai njai itoe ada lagi be¬
berapa soal jg akan diobah
Kalau seorang perempoean Be¬
landa mendapat anak diloear per¬
kawinan anak itoe tak sah tidak
dianggap anak dan tidak boleh
djadi achli waris de ringkasnja
sianak tidak dianggap anak ke¬
tjoeali djika anak itoe di perkend"
oleh iboenja sendiri dengan acte
dan dengan masoek boekoe Bur¬
gelijk Stand
Peratoeran ini amat bengis
maka ada niatan soepaja diobah
sehingga aiarpoen tidak di „en¬
kend" anak itoe ada djoega hak
hak
Satoe soal lagi jaitoe pebeda
an antara „ontzetten. Kalau
orang toea tidak sanggoep men
didik anaknja, karena gila, tidak
tjotjok ds. Jart. 319 a BWjemaka
Voogdijraad atau Raad van Jus
titie boleh merampas haknja se¬
bagai orang toea.
Hak inipoen dapat dirampas,
djika seorang toea terlaloe roe¬
sak dan membinasakan anaknja,
jaitoe dinamakan „ontzetten"
Perbedaan antara kedoea ma¬
tjam perampasan, hak orang toea
ini, hendak dibapoeskan.
Achirnja Commissie terseboet
poen akan memahamkan soal
pengemis dan soal kaoem pelan
tjoengan.


poedjaan oemat diharibaan
Boenda
Rangkaikanlah soestera bagi per¬
sada
agar dipetik bersama sama
Poedjangga sekalian dizaman
kini
jang bergembira ditengah ma¬
sjarakat
Pentingkanlah djasad dalamilah
rohan
hidoepkan soestera bertingkat
tingkai
Abrikozentt
PENLERITA AN
Dalam hati rindoe menjanji,
Dalam kalboe rindoe berlagoe,
Tengah derita menjiksa soekma¬
Tengah mendjerit tjinta bebas,
Terkenang tjobaan asal moela,
Bermoela bala datang menje,
boe¬
Bernafas hebat didalam hajat
Hingga diri djadi sengsara,


Terpikir teroekir pada kenangan
Sengsara djasad badan djasmani
Menderita lata sepandjang masa
Itoe beloem oedjian hebat,
Tetapi sengsara pada hati,
Mendjerit djerit dadalam djiwa,
Meratap sendoe selama hajat,
Inilah derita tiada bandingan.
Hs Bakri


Dalam ma'nifat dapat doea,
Pertama tjobaan dari Toehan,
Kedoea perboeatan isan sen,
diri,
Jang pertama pengoedji iman
Pengoedji iman betapa tegoeh
Hingga njata antara doea,
Jang kedoea tjela belaka,
Karena perboeatan la'nat se¬
mata.


Mema ai petji ikoepiahi ke¬
bangsaan II donesia, berarti me¬
nambah sinarnja bangsa
Menanti dengan hormat
Demar Lan
Padang


Pasar Djawa
Toko Porcelein


PADANG


Dimoeka toko Azia
Mendjoeal segala barang2
dari PORCELEIN EMAILE
enz. dengan harga jang me¬
njenangkan.
Sebeloem toean2 berbe¬
landja pada toko jang lain
koendjoengilah dahoeloe to
ko jang terseboet, tentoe
achirnja menjenangkan pa¬
da toean-toean dan njonja
njonja.


Paingsche Wasserij of Vreemden 
Hah:


Tailor Indonesia
Loods IV vak 13-dibelakang
Toko Minang.
Satoe2nja toekang djait
berasal dari Fort v.d. 
Capellen.
Sanggoep menerima oe¬
pahan menoeroet kema¬
oean toean toean.
Harga menoeroet zaman.
Djangan loepa mengoen
djoengi.
Menanti dengan hormat
AHMAD


AARAARNAARRERENAARAHAS


DJANGAN LOEPA


KOENDJOENGILAH


HOTEL MOESLIM
DAN
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.


Belakang Tangsi Padang.
Moelailah dari sekarang
berlangganan dengan kita.
Pekerdjaan ditanggoeng
bersih. Menerima berma
tjam matjam barang tjoetji
an, dari jang haloes sam
pai jang kasar.


ARISHOES
Abdullah, Schoenmaker Kp.
Djawa Loods II Vak 16 di
moeka toko Bata
PADANG.


Menanti dengan hormat
a


Djangan loepa mampir di
tempat kita.
Sanggoep memboeat sepatoe,
sandal d.l.l. oentoek keperloean
toean toean dan njonja njonja,
potongan modern, dan harga
menjenangkan.
Menanti dengan hormat.


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe,
bertempat dikapoeng Tionghoa di Fort de
Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita
poenja Hotel dan Restaurant soedah terke¬
nal lama di Padang, sebagai Restaurant
jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai
makanan jang lazi dan minoeman jang
njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah
lama bekerdja dalam Restaurant besar, beser¬
ta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja
djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan
hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenal
kan restaurant kita kepada PUBLIEK di
Fort de Kock, dan menanti koendjoengan
toean toean adanja.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. 
Padang dan Fortde Kock.


TENTIERENTERTENTENAARTENTIETA


EXPEDITIE


en


TRANSPORT


Telefoon 393.
Emmahaven
Telefoon 18.
Padang
AAdres Jang Menjenangkan soeat Menjelesaikan


Expeditie,


Transport,


In. en Uitklaren,


Tjobalah berlagganan dengan kita.


Menoenggoe dengan hormat


